






li 



B 


m 


m B 


r?*-, 

gj 


B: 


m 




H 

















Muhammad Nashiruddin Al Albani 

SHAHIH 

SUNAN 

IBNU 

MAJAH 



Penerbit Buku Islam Rahmatan 






Judul Asli 
Pengarang 
Penerbit 
Cetakan 



S habib Sunan Ibnu Majah 
Muhammad Nashiruddin Al Albani 
Mak tabah Al Ma’anf, Riyadh, Saudi Arabia 
1,1998 M/1417 H 



Edisi Indonesia: 

SHAHIH 

SUNAN IBNU MAJAH 



Penerjemah 

Editor 



Desain Sampul 

Cetakan 

Penerbit 

Alamat 

Telp. 

Fax. 



H. Iqbal 
H. Mukhlis BM. 

H. Abu Fahmi Lc. 

Titi Tartilah, S Ag. 

H. Taufik Abdurrahman. 

A&M Desain 

Pertama, Maret 2005 

PUSTAKA AZZAM 

Anggota IKAPI DKI 

JL Kamp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840 

(021)8309105/8311510 

(021) 8299685 

E -Mail:pus taka_azzam@telkom.net 



Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
AU Right Reserved 

Hak terjemahan dilindungi undang-undang 



I vi I — Shahih Sunan Ibnu Majah 




DAFTAR ISI 



DAFTAR ISI vii 

PENGANTAR CETAKAN TERBARU 1 

PENGANTAR PENULIS... 3 



MUKADIMAH 



PENDAHULUAN 15 

Bab: 1 . Mengikuti Sunnah Rasulullah # 15 

Bab: 2. Kewajiban Menghormati Hadits Rasulullah S 

dan Ancaman bagi Orang yang Menentangnya .. ...20 

Bab: 3 . Kehati-hatian Para Sahabat dalam Meriwayatkan Hadits dari 

Rasulullah# 27 

Bab: 4. Ancaman bagi Siapa Saja yang Sengaja Berdusta atas Nama 

Rasulullah# 31 

Bab: 5. Barangsiapa Meriwayatkan Hadits dari Rasulullah #, 

sedangkan Dia Meyakininya sebagai Perkara Dusta 34 

Bab: 6. Mengikuti Sunnah Khulafaurrasyidin 35 

Bab: 7. Menjauhkan Diri dari Bid’ah dan Perdebatan (Polemik) 38 

Bab: 8. Menjauhkan Diri dari Pemakaian Logika (Ra’y) dan Qiyas 40 

Bab: 9. Iman , 41 

Bab: 10. Takdir 50 

Bab: 1 1 . Keutamaan Para Sahabat Rasulullah # 61 

Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA 61 



Shahih Sunan IbnuMajah — I vii I 






Keutamaan Umar bin Khaththab RA 66 

Keutamaan Utsman bin Affan RA 68 

Keutamaan Ali bin Abu Thalib RA 70 

Keutamaan Zubair RA 74 

Keutamaan Thalhah bin Ubaidillah RA 75 

Keutamaan Sa’ad bin Abu Waqash RA 76 

Keutamaan Sepuluh Orang Sahabat yang Dijanjikan 

Masuk Surga 78 

Keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah RA 79 

Keutamaan Abdullah bin Mas’ud RA 80 

Keutamaan Hasan dan Husein, Putra Ali bin Abu Thalib RA 81 

Keutamaan Ammar bin Yasir RA 82 

Keutamaan Salman, Abu Dzar, dan Miqdad RA 84 

Keutamaan Bilal RA 85 

Keutamaan Khabbab RA 85 

Keutamaan Sahabat yang Lain 86 

Keutamaan Abu Dzar RA 87 

Keutamaan Sa’ad bin Mu’adz RA 87 

Keutamaan Jarir bin Abdullah Al Bajalli RA 88 

Keutamaan Ahli Badar 89 

Keutamaan Kaum Anshar 91 

Keutamaan Ibnu Abbas RA 92 

Bab: 12. Khawarij 92 

Bab: 13. Hal-hal yang Diingkari Kaum Jahmiyah 98 

Bab: 14. Orang yang Mempelopori Perbuatan Baik atau Perbuatan 

Buruk 113 

Bab: 1 5 . Orang yang Menghidupkan Sunnah Nabi Padahal Beliau 

telah Wafat 117 

Bab: 1 6. Keutamaan Mempelajari dan Mengajarkan Al Qur'an 117 

Bab: 17. Keutamaan Ulama dan Anjuran Mencari Ilmu 120 

Bab:18. Orang yang Menyampaikan Ilmu 125 

Bab: 19. Orang yang Menjadi Kunci Kebajikan 128 

Bab:20. Pahala Orang yang Mengajarkan Kebajikan 

Kepada Manusia 129 

Bab:2 1 . Tidak Suka Ada Orang yang Beijalan Di Belakangnya 131 

Bab:22. Wasiat untuk Menuntut Ilmu 131 

Bab:23. Memanfaatkan dan Mengamalkan Ilmu 132 

Bab:24 . Orang yang Menyembunyikan Ilmunya Ketika Ditanya 135 



1 viii 1 — Shahih Sunan Ibnu Majah 




KITABUTH-THAHARATI WA SUNANIHA 



1 . PEMBAHASAN TENTANG THAHARAH 

(BERSUCI DAN SUNAH-SUNAHNYA 138 

Bab: 1 . Ketentuan Air untuk Berwudhu dan Mandi Jinabah 138 

Bab:2. Allah Tidak Menerima Shalat yang Dilakukan Tanpa Bersuci ..139 

Bab:3. Kunci Shalat Adalah Bersuci 141 

Bab:4. Menjaga Wudhu 141 

Bab:5. Wudhu Adalah Sebagian dari Iman 143 

Bab:6. Pahala Bersuci 143 

Bab:7. Siwak 147 

Bab:8. Fitrah 148 

Bab:9. Doa Ketika Masuk Kamar Kecil (WC) 150 

Bab: 1 0. Doa Ketika Keluar dari Kamar Kecil (WC) 152 

Bab: 1 1 . Mengingat Allah Ketika Sedang Berada di Kamar Kecil 152 

Bab: 12. Dilarang Kencing di Tempat Mandi 152 

Bab: 13. Buang Air Kecil (Kencing) Sambil Berdiri 153 

Bab: 1 4. Kencing Sambil Duduk 154 

Bab: 15. Makruh Memegang Kemaluan dan Cebok dengan 

Tangan Kanan 155 

Bab: 16. Istinja dengan Batu, Dilarang dengan Kotoran Hewan 

yang Kering dan Tulang 156 

Bab: 1 7. Larangan Menghadap Kiblat ketika Buang Air Besar atau 

Kecil 158 

Bab: 1 8. Rukhsah Menghadap Kiblat di Dalam Kamar Kecil, 

dan Bolehnya Menghadap Kiblat Selain di Tanah Lapang 159 

Bab:21. Larangan Buang Hajat di Tengah Jalan 160 

Bab:22. Mencari Tempat Yang Jauh (dari Pandangan Orang) 

Ketika Buang Air Besar 162 

Bab:23. Mencari Tempat Buang Hajat 164 

Bab:25. Larangan Buang Air Kecil di Air yang Tergenang 165 

Bab:26. Sanksi Perihal Buang Air Kecil 166 

Bab:27. Orang yang Diberi Salam dalam Keadaan Sedang 

Buang Air Kecil 169 

Bab:28. Istinja dengan Air 170 

Bab:29. Orang yang Menggosok Tangannya dengan Tanah 

Setelah Beristinja 172 

Bab:30. Menutup Bejana 173 

Shahih Sunan IbnuMajah — I ix I 




Bab:31. Membasuh Bejana Karena Jilatan Anjing 173 

Bab:32. Berwudhu dengan Air Sisa Kucing, dan Keringanan 

dalam Masalah Ini 1 75 

Bab:33. Rukhsah Bersuci dengan Bekas Air Wudhu Wanita 176 

Bab:34. Larangan Berwudhu dengan Air Bekas Bersuci Wanita 1 77 

Bab:35. Mandinya Lelaki dan Perempuan dari Satu Bejana 177 

Bab:36. Wudhunya Seorang Lelaki dan Perempuan dari Satu Bejana ... 1 79 

Bab:38. Berwudhu dengan Air Laut 180 

Bab:39. Orang yang Membantu Menuangkan Air Wudhunya 181 

Bab:40. Apakah Seseorang yang Baru Bangun Tidur Boleh 
Memasukkan Tangannya ke Dalam Bejana Sebelum 

Membasuhnya? 1 83 

Bab:41. Menyebut Nama Allah Sebelum Berwudhu 184 

Bab:42. Mendahulukan yang Kanan dalam Berwudhu 186 

Bab:43 . Berkumur-Kumur dan Beristinsyaq (Menghirup Air 

Dengan Hidung) dengan Satu Tangan 186 

Bab:44. Anjuran Untuk Mengeijakanlstinsyaq dan Istinsyar 187 

Bab:45. Wudhu dengan Sekali-Sekali 189 

Bab:46. Wudhu dengan Tiga Kali-Tiga Kali 189 

Bab:48. Anjuran Berhemat dalam Wudhu dan Larangan 

Berlebih-lebihan 191 

Bab:49. Menyempurnakan Wudhu 192 

Bab:50. Menyela-Nyela Jenggot Ketika Berwudhu 193 

Bab:51. Mengusap Kepala 194 

Bab:52. Membasuh Dua Telinga 196 

Bab:53. Dua Telinga Termasuk Kepala 198 

Bab:54. Menyela-Nyela Jari Tangan dan Jari Kaki 199 

Bab:55. Membasuh Urat Besar Di Atas Tumit 200 

Bab:56. Membasuh Dua Kaki 202 

Bab:57. Berwudhu Seperti yang Diperintahkan oleh Allah SWT 203 

Bab:58. Memercikkan Air Sesudah Berwudhu 204 

Bab:59. Menyeka Air dengan Sapu Tangan (Handuk) Sesudah 

Wudhu dan Mandi 205 

Bab:60. Apa yang Dibaca Sesudah Berwudhu 206 

Bab:61. Berwudhu dengan Air dari dalam Bejana Tembaga 207 

Bab:62. Berwudhu Karena Tidur 208 

Bab:63. Wudhu Karena Menyentuh Dzakar 209 

Bab:64. Rukhshah (Keringanan) dalam Hal Menyentuh Dzakar 210 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




Bab:65. Wudhu Karena Sesuatu yang Berubah Oleh Kayu Bakar 211 

Bab:66. Rukhshah (Keringanan) dalam Hal Sesuatu yang 

Berubah Oleh Api 211 

Bab:67. Berwudhu Karena Makan Daging Unta 214 

Bab:68. Berkumur Lantaran Meminum Susu 215 

Bab: 69. Berwudhu Karena Mencium Istri 216 

Bab:70. Berwudhu Karena Mengeluarkan Air Madzi 216 

Bab:71. Berwudhu Sebelum Tidur 218 

Bab:72. Berwudhu Untuk Setiap Kali Shalat, dan Shalat Lima 

Waktu dengan Satu Kali Wudhu 218 

Bab:74. Tidak Wajib Berwudhu Kecuali Bagi Orang yang Berhadats ... 2 1 9 

Bab:75. Kadar Air yang Tidak Menjadi Najis 221 

Bab:76. Telaga Air 222 

Bab:77. Kencing Bayi yang Belum Diberi Makanan 222 

Bab:78. Bagaimana Mencuci Tanah yang Terkena Kencing 225 

Bab:79. Tanah Saling Menyucikan Bagian Tanah Lainnya 227 

Bab:80. Berjabat Tangan dengan Orang yang Junub 228 

Bab:8 1 . Air Mani yang Mengenai Pakaian 229 

Bab:82. Mengerik Mani dari Pakaian 230 

Bab:83. Shalat dengan Baju yang Habis Dipakai Senggama 231 

Bab: 84. Mengusap Sepatu (Khuffain) 233 

Bab: 86. Batas Waktu dalam Mengusap Sepatu Bagi Orang yang 

Mukim dan (menetap) Musafir 235 

Bab:87. Mengusap Sepatu Tanpa Batasan Waktu 237 

Bab:88. Mengusap Dua Sarung Kaki dan Dua Sandal 238 

Bab: 89. Mengusap Serban 239 

PEMBAHASAN TENTANG TAYAMUM 239 

Bab:90. Sebab Disyariatkannya Tayamum 239 

Bab:91. Bertayamum dengan Sekali Tepuk 241 

Bab:92. Bertayamum dengan Dua Kali Tepukan 243 

Bab:93 . Junubnya Seseorang yang Terluka, dan Kekhawatiran 

Dirinya Jika Harus Mandi 243 

Bab:94. Mandi Hadats Besar 244 

Bab:95. Mandi Karena Junub 245 

Bab:96. Berwudhu Sesudah Mandi 246 

Bab:98. Tidurnya Seseorang yang Junub Kemudian Tanpa 

Terlebih Dahulu Menyentuh Air (Bersuci) 247 

Bab:99. Perkataan Seseorang, “Dilarang Tidur Bagi Orang yang 



xi 



Shahih Sunan Ibnu Majah 




Dalam Keadaan Junub Sebelum Ia Berwudhu Seperti 

Wudhunya untuk Shalat” 248 

Bab: 100. Orang yang Junub Hendaknya Berwudhu Apabila Ingin 

Mengulangi Senggpma 249 



Bab: 101. Mandi Karena Berkumpul dengan Beberapa Istrinya dengan 



Sekali Mandi 249 

Bab:102. Mandi Setiap Kali Selesai Senggama ...250 

Bab:103. Makan Atau Minumnya Orang yang Junub 251 

Bab:104. Perkataan Seseorang, “Cukup Baginya dengan Mencuci 

Kedua Tangannya” 25 1 

Bab: 107. Wanita Yang Bermimpi dalam Tidurnya Seperti Mimpinya 

Laki-laki 252 

Bab:108. Mandinya Seorang Wanita Karena Junub 254 

Bab: 1 09. Bersucinya Seseorang yang Sedang Junub dengan 

Menyelamkan Dirinya ke Dalam Genangan Air 255 

Bab: 110. Air Itu dari Air 255 

Bab: 111. Wajib Mandi Apabila Dua Kemaluan Bertemu 256 

Bab:112. Orang yang Bermimpi Tetapi Tidak Basah 258 

Bab: 1 1 3. Membuat Penutup Ketika Mandi 258 

Bab:114. Larangan Bagi Orang yang Menahan Kencing Atau 

Buang Air Besar Untuk Mengerjakan Shalat 259 

Bab:115. Wanita yang Istihadhah, Telah Habis Masa Haidnya 

Namun Darahnya Masih Terus Mengalir 261 

Bab:116. Wanita Yang Istihadhah di luar Hari-hari Haidnya 264 

Bab: 1 1 7. Seorang Gadis yang Lupa akan Hari Pertama 

Istihadhahnya Atau Jadwal Rutin Haidnya 265 

Bab: 11 8. Darah Haid yang Mengenai Pakaian 266 

Bab:119. Orang yang Haid Tidak Perlu Meng-Qadha Shalat 268 

Bab: 120. Seorang Perempuan yang Haid Mengambil Sesuatu 

Dari Masjid 268 

Bab: 121. Apa yang Diperbolehkan Bagi Seorang Suami Terhadap 

Istrinya yang Sedang Haid 269 

Bab: 122. Larangan Mendatangi (Menyetubuhi) Perempuan yang 

Sedang Haid 271 

Bab: 123. Kafarat Bagi Orang yang Menggauli Perempuan yang 

Sedang Haid 272 

Bab: 124. BagaimanaMandinyaPerempuanyangHaid 272 

Bab:125. Makan Bersama Perempuan yang Sedang Haid dan 




— Shahih Sunan Ibnu Majali 




Memakan Sisa Makanannya 274 

Bab: 1 27. Noda Kuning dan Kotoran Pada Wanita Haid yang Telah 

Bersuci 276 

Bab: 128. Lamanya Perempuan Nifas Duduk (Tidak Shalat) 277 

Bab: 130. Makan Bersama Perempuan yang Sedang Haid 277 

Bab:131. Shalat dengan Memakai Pakaian Perempuan yang 

Sedang Haid 278 

Bab: 132. Kewajiban Seorang Gadis yang Telah Haid Untuk 

Shalat dengan Memakai Tutup Kepala (Muka) 278 

Bab:133. Boleh Bagi Perempuan Haid Untuk Mewarnai Kuku 279 

Bab:135. Air Liur yang Mengenai Pakaian 279 

Bab:136. Mel udahkan Air Wnrihu ke Dalam Bejana 280 

Bab:137. Larangan Bagi Seseorang Untuk Melihat Aurat Saudaranya . 280 
Bab: 139. Berwudhu dan Melewatkan Tempat yang Belum 

Terkena Air 281 



KITABUSH-SHALAT 



H. PEMBAHASAN TENTANG SHALAT 282 

Bab: 1. Waktu-Waktu Shalat 282 

Bab: 2. Waktu Shalat Fajar (Subuh) 284 

Bab: 3. Waktu Shalat Zhuhur 286 

Bab: 4. Menunggu Saat Teduh untuk Shalat Zhuhur Ketika 

Hari Sangat Terik 287 

Bab: 5. Waktu Shalat Ashar 289 

Bab: 6. Memelihara Shalat Ashar .....290 

Bab: 7. Waktu Shalat Maghrib 291 

Bab: 8. Waktu Shalat Isya 292 

Bab: 9. Waktu Shalat Ketika Mendung 294 

Bab: 10. Orang yang Tertidur atau Lupa Untuk Melakukan Shalat 294 

Bab: 1 1 . Waktu Shalat Dalam Keadaan Udzur atau Darurat 297 

Bab: 12. Larangan Tidur Sebelum Shalat Isya dan 

Berbincang-Bincang Sesudahnya 298 

Bab: 13. T .arangan Menyebut Shalat Isya dengan Al ‘Atamah 299 




Shahih Sunan Ibnu Majah 





KITABUL 'ADZANI WA SUNNATI FIHA 



III. PEMBAHASAN TENTANG ADZAN DAN 

SUNAH-SUNAH DIDALAMNYA 300 

Bab:l. Permulaan Disyariatkannya Adzan 300 

Bab: 2. At-Tarji ’ (Pengulangan) dalam Adzan 302 

Bab: 3 . Sunah di Dalam Adzan 306 

Bab: 4. Apa yang Diucapkan Ketika Mendengar 

Muadzin Mengumandangkan Adzan 308 

Bab : 5 . Keutamaan Adzan dan Pahala Bagi Para Muadzin 310 

Bab: 6. Menunggalkan Lafazh Iqamat 311 

Bab: 7. Janganlah Keluar dari Masjid jika Adzan sedang 

Dikumandangkan 313 



KITABUL MASAJID WA JAMA’ATI 



IV. PEMBAHASAN TENTANG MASJID DAN 

FADHILAH BERJAMAAH 314 

Bab: 1 . Orang yang Membangun Masjid karena Allah SWT 314 

Bab: 2. Bermegah-megah dalam Membangun Masjid 315 

Bab: 3. Di Mana Masjid Boleh Dibangun? 316 

Bab: 4. Tempat-tempat yang Dimakruhkan untuk Mengerjakan 

Shalat 316 

Bab: 5. Perkara yang Dimakruhkan di Dalam Masjid 317 

Bab: 6. Tidur di Dalam Masjid 318 

Bab: 7. Masjid Mana yang Pertama Kali Dibangun? 318 

Bab: 8. Membuat Masjid di Dalam Rumah 319 

Bab: 9. Membersihkan Masjid dan Mengharumkannya 321 

Bab: 1 0. Larangan Membuang Dahak (Ingus) di Dalam Masjid 322 

Bab: 11. Larangan Mengumumkan (Mencari) Barang yang Hilang di 

Dalam Masjid 323 

Bab: 12. Shalat di Tempat Menambat Unta dan Kandang Kambing ...325 

Bab: 13. Doa Masuk Masjid 326 

Bab: 14. Beijalan ke Masjid 327 

Bab: 1 5. Yang Jauh dan yang Lebih Jauh dari Masjid, yang 

Lebih Besar Pahalanya 33 1 

Bab: 1 6. Keutamaan Shalat Beijamaah 333 



Bab: 1 7. Ancaman Keras Bagi yang Meninggalkan Shalat Beijamaah 335 




— Shahih Sunan IbnuMajah 







Bab: 1 8. Keutamaan Shalat Isya dan Subuh dengan Beijamaah 
Bab: 1 9. Berdiam di Masjid dan Menunggu Waktu Shalat 



337 

339 



KITABU IQAMATISH-SHALAWATI WA SUNNATI FIHA 



V. PEMBAHASAN TENTANG PELAKSANAAN 

SHALAT DAN SUNAH-SUNAHNYA 341 

Bab: 1 . Doa Pembukaan dalam Shalat ( Iftitah ) 341 

Bab: 2. Doa Ta ’awwudz (Mohon Perlindungan) dalam Shalat 343 

Bab: 3. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dalam 

Shalat 344 

Bab: 4. Pembuka Bacaan Surah 345 

Bab: 5. Bacaan Surah dalam Shalat Subuh 346 

Bab: 6. Bacaan Surah dalam Shalat Subuh pada Hari Jum’ at 347 

Bab: 7. Bacaan Surah di Shalat Dzuhur dan Ashar 349 

Bab: 8. Mengeraskan Bacaan Surah pada Shalat Zhuhur dan 

Shalat Ashar 350 

Bab: 9. Bacaan Surah dalam Shalat Maghrib 350 

Bab: 1 0. Bacaan Surah dalam Shalat Isya 351 

Bab: 1 1 . Membaca Al Fatihah di Belakang Imam 352 

Bab: 1 3 . Apabila Imam Sedang Membaca Surah, maka Diam 

dan Dengarkanlah Dengan Seksama 354 

Bab: 14. Mengeraskan Bacaan “Amin” 357 

Bab: 15. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Ruku dan Mengangkat 

Kepala dari Ruku 359 

Bab: 1 6. Ruku di Dalam Shalat 364 

Bab: 1 7. Meletakkan Kedua Tangan di Atas Kedua Lutut 365 

Bab: 1 8. Hal yang Dibaca Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’ 366 

Bab: 19. Sujud 368 

Bab: 20. Bacaan Tasbih dalam Ruku dan Sujud 371 

Bab: 2 1 . I’tidal dalam Sujud 372 

Bab: 22. Duduk di Antara Dua sujud 373 

Bab: 23 . Bacaan di Antara Dua Sujud 374 

Bab: 24. Bacaan dalam Tasyahhud 375 

Bab: 25. Shalawat atas Nabi SAW 378 

Bab: 26. Apa yang Dibaca Setelah Tasyahhud dan Bershalawat 

kepada Nabi SAW 381 

Bab: 27. Berisyarat dengan Jari saat Tasyahhud 382 




Shahih Sunan IbnuMajah — 





Bab: 28. Mengucap Salam 383 

Bab: 29. Orang yang Mengucapkan Hanya Sekali Salam 384 

Bab: 32. Apa yang Dibaca Setelah Mengucapkan Salam 385 

Bab: 33 . Keluar Setelah Selesai dari Shalat 388 

Bab : 3 4 . Apabila Waktu Shalat Tiba dan Makan Malam telah 

Tersedia 389 

Bab: 3 5 . Beijamaah di Malam yang Hujan 391 

Bab: 36. Tabir untuk Orang yang Shalat 393 

Bab: 3 7. Lewat di Hadapan Orang yang Sedang Shalat 394 

Bab: 38. Sesuatu yang Dapat Memutuskan Shalat 395 

Bab: 39. Menghindari Sesuatu yang Dapat Memutuskan Shalat 

Semampunya 397 

Bab: 40. Orang yang Shalat antara Dia dan Kiblat Terdapat 

Sesuatu (Penghalang) 399 

Bab: 4 1 . Larangan Mendahului Imam Saat Ruku’ dan Sujud 400 

Bab: 42. Perkara yang Makruh dalam Shalat 402 

Bab: 43 . Seseorang Mengimami Suatu Kelompok, sementara Mereka 

Tidak Menyukainya 402 

Bab: 44. Shalat Berdua itu juga Beijamaah 402 

Bab: 45. Orang yang Suka Berdekatan dengan Imam 404 

Bab : 46. Siapa yang Berhak Menjadi Imam 405 

Bab: 47. Perkara yang Wajib atas Imam 406 

Bab: 48. Orang yang Menjadi Imam Shalat Suatu Kaum, 

Hendaknya Memperingan Shalatnya 408 

Bab: 49. Hendaknya Imam Memperingan Shalat Bila Tetjadi Sesuatu 4 1 0 

Bab: 50. Meluruskan Barisan Shalat 412 

Bab: 5 1 . Keutamaaan Barisan Terdepan 4 1 3 

Bab: 52. Barisan Wanita 415 

Bab: 53. Shalat di Antara Tiang-tiang dalam Barisan 415 

Bab: 54. Shalatnya Seseorang Sendirian di Belakang Barisan 416 

Bab: 55. Keutamaan Barisan Sebelah Kanan 4 1 7 

Bab: 56. Kiblat 417 

Bab: 57. Siapa yang Masuk Masjid, maka Jangan Duduk 

Hingga Dia Melaksanakan Shalat 418 

Bab: 58. Orang yang Memakan Bawang Putih, Hendaknya Tidak 

Mendekati Masjid 419 

Bab: 59. Bagaimana Menjawab Salam Ketika Sedang Shalat? 420 

Bab: 60. Orang yang Shalat 'Tidak Menghadap Kiblat Sementara Dia 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




Tidak Mengetahui (Menyadari) 422 

Bab: 6 1 . Orang yang Shalat dan Membuang Dahak 422 

Bab: 62. Memainkan Batu-batu Kecil Ketika Shalat 424 

Bab: 63 . Shalat dengan Menggunakan Alas Sujud 425 

Bab: 64. Sujud di Atas Baju Saat Panas dan Dingin 426 

Bab: 65. Mengucapkan “ Subhanallah t” bagi Laki-Laki dan 

Menepuk Tangan bagi Wanita ketika Shalat 427 

Bab: 66. Shalat dengan Memakai Sandal 428 

Bab: 67. Menggulung Rambut dan Baju dalam Shalat 429 

Bab: 68. Khusyu’ dalam Shalat 430 

Bab: 69. Shalat Memakai Satu Pakaian 432 

Bab: 70. Sujud Tilawah 433 

Bab: 71. Jumlah Sujud Tilawah 435 

Bab: 72. Menyempurnakan Shalat 436 

Bab : 73 . Meng-qashar Shalat Saat dalam Pegalanan 439 

Bab: 74. Menggabungkan Dua Shalat Ketika dalam Peijalanan 441 

Bab: 75 . Shalat Sunah Ketika dalam Perjalanan 442 

Bab: 76. Berapa Lama Seorang Musafir Dapat Meng-qashar 

Shalat Apabila Dia Telah Bermukim di Suatu Negeri? 443 

Bab: 77. Orang yang Meninggalkan Shalat 444 

Bab: 78. Kewajiban Shalat Jum’at 445 

Bab: 79. Keutamaan Shalat Jum’at 447 

Bab: 80. Mandi Pada Hari Jum’at 449 

Bab: 8 1 . Rukhshah (Keringanan) dalam Masalah Mandi pada 

Hari Jum’at 451 

Bab: 82. Datang Pagi Hari untuk Shalat Jum’at 452 

Bab: 83. Berhias di Hari Jum’at 453 

Bab: 84. Waktu Shalat Jum’at 455 

Bab: 85. Khutbah Jum’at 456 

Bab: 86. Mendengarkan Khutbah dengan Seksama 458 

Bab: 87. Orang yang Masuk Masjid Sementara Imam Sedang 

Berkhutbah 459 

Bab: 88. Larangan untuk Melangkahi Orang-orang pada Hari Jum’at . 46 1 

Bab: 90. Bacaan Surah dalam Shalat Jum’at 461 

Bab: 9 1 . Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat dari Shalat Jum’at . . . 463 

Bab: 93. Orang yang Meninggalkan Shalat Jum’at tanpa ada Udzur ...464 

Bab: 95. Shalat Sunnah setelah Shalat Jum’at 465 

Bab: 96. Membuat Halaqah pada Hari Jum’at sebelum Shalat 



Shahih Sunan IbnuMajah — l xvii 




Jum’at dan Duduk Menekuk Lutut saat Imam Sedang 

Khutbah 466 

Bab: 97. AdzanJum’at 467 

Bab: 98. Menghadap Imam saat Dia Berkhutbah 467 

Bab: 99. Waktu yang Diharapkan pada Hari Jum’at 468 

Bab: 1 00. Mengenai Shalat Sunah Dua Belas Rakaat 469 

Bab: 101. Shalat Sunah Dua Rakaat sebelum Shubuh 470 

Bab: 1 02. Apa yang Dibaca dalam Shalat Sunah Dua Rakaat 

sebelum Fajar 471 

Bab: 1 03 . Apabila telah Iqamat, maka Tidak Ada Shalat Lain 

kecuali Shalat Wajib 473 

Bab: 1 04. Orang yang Terlewatkan Dua Rakaat sebelum Fajar, 

Kapankah Dia Dapat Mengqadanya 474 

Bab: 1 05. Shalat Sunah Empat Raka’at Sebelum Dzuhur 475 

Bab: 1 08. Orang yang Shalat Sunah Sebelum Dzuhur Empat 

Rakaat dan Setelahnya Empat Rakat 475 

Bab: 1 09. Anjuran Shalat Sunah di Siang Hari 476 

Bab: 1 1 0. Shalat Sunah Dua Rakaat Sebelum Maghrib 477 

Bab: 111. Shalat Sunah Dua Rakaat Setelah Maghrib 478 

Bab: 112. Apa yang Dibaca dalam Shalat Sunah Dua Rakaat Setelah 

Maghrib 479 

Bab:114. Tentang Shalat Witir 479 

Bab: 115. Apa yang Dibaca Dalam Shalat Witir 48 1 

Bab: 1 1 6. Shalat Witir Dengan Satu Rakaat 482 

Bab: 11 7. Qunut Dalam Witir 483 

Bab: 1 1 8. Orang yang Tidak Mengangkat Kedua Tangannya Ketika 

Qunut 485 

Bab: 120. Qunut Sebelum Ruku’ dan Setelahnya 485 

Bab:121. Witir di Akhir Malam 486 

Bab: 1 22. Orang yang Meninggalkan Shalat Witir Karena Ketiduran 

atau Lupa 487 

Bab: 123. Shalat Witir Tiga, Lima, Tujuh atau Sembilan Rakaat 488 

Bab: 1 25 . Dua Rakaat Setelah Witir dalam Keadaan Duduk 490 

Bab: 1 26. Berbaring Setelah Shalat Witir dan Setelah Dua Rakaat 

Fajar 491 

Bab: 1 27. Shalat Witir di Atas Kendaraan 492 

Bab: 128. Shalat Witir di Permulaan Malam 492 

Bab: 129. Lupa Dalam Shalat 493 



l xviii l — Shahih Sunan IbnuMajah 




Bab: 130. Orang yang Shalat Zuhur Lima Rakaat Karena Lupa 494 

Bab:131. Orang yang Berdiri dari Dua Rakaat Karena Lupa 495 

Bab: 1 32. Orang yang Ragu-ragu Ketika Shalat Lalu Yakin Kembali .... 496 
Bab: 1 33. Orang yang Ragu-ragu ketika Shalat Lalu Memilih yang 

Benar 497 

Bab: 1 34. Orang yang Mengucapkan Salam Pada Rakaat Kedua 

atau Ketiga Karena Lupa 498 

Bab:135. Sujud Sahwi Dua Kali Sebelum Salam 501 

Bab:136. Orang yang Sujud Sahwi Setelah Salam 502 

Bab: 137. Mendirikan Shalat 502 

Bab: 138. Orang yang Berhadats Saat Shalat, Bagaimana 

Dia Pagi (Meninggalkan Tempat) 503 

Bab: 139. Shalat Orang Sakit 503 

Bab: 140. Shalat Sunah Sambil Duduk 504 

Bab:141. Shalat Orang yang Duduk Akan Mendapatkan Pahala 
Setengah Dibandingkan Shalatnya Dengan Orang yang 

Bodiri 506 

Bab: 142. Shalat Rasulullah SAW ketika Sedang Sakit 507 

Bab: 143. Shalat Rasulullah di Belakang Seseorang dari Umatnya 513 

Bab:144. Dijadikannya Imam Hanya Untuk Diikuti 513 

Bab: 145. Membaca Doa Qunut dalam Shalat Shubuh 516 

Bab: 146. Membunuh Ular dan Kalajengking ketika Sedang 

Melaksanakan Shalat 517 

Bab: 147. Larangan Shalat Setelah Shubuh dan Ashar 518 

Bab: 148. Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Shalat 519 

Bab: 1 49. Rukhshah (Keringanan) Untuk Melakukan Shalat di 

Makkah Setiap Waktu 522 

Bab:150. Mengakhirkan Shalat dari Waktunya 522 

Bab: 150. Shalat Dalam Keadaan Takut (Khauj) 523 

Bab:152. Shalat Kusuf (Gerhana) 526 

Bab: 1 53. Shalat Istisqa’ (Minta Hujan) 529 

Bab:154. DoaIstisqa’ 530 

Bab: 155. Shalat Dua Hari Raya (Ied) 532 

Bab: 156. Berapa Kali Imam Bertakbir dalam Shalat Dua Hari 

Raya (Ied) 534 

Bab:157. Bacaan Dalam Shalat Dua Hari Raya (Ied) 536 

Bab:158. Khutbah Dua Hari Raya (Ied) 537 

Bab:159. Menunggu Khutbah Setelah Shalat Ied 538 




Shahih Sunan IbnuMajah — 




Bab: 1 60. Shalat Sunah Sebelum dan Sesudah Shalat Ied 539 

Bab: 161. Pergi Shalat Hari Raya Dengan Beijalan Kaki 540 

Bab: 1 62. Pergi Shalat Hari Raya Dari Satu Jalan dan Kembali 

Melalui Jalan yang Lain 541 

Bab: 1 64. Menancapkan Tombak Pada Hari Raya 542 

Bab: 1 65 . Keluarnya Para Wanita Pada Dua Hari Raya 543 

Bab: 1 66. Apabila Dua Hari Besar Bertemu dalam Satu Hari 544 

Bab: 1 70. Waktu Shalat Dua Hari Raya (Ied) 546 

Bab: 171. Shalat Malam Dua Rakaat 546 

Bab : 1 72 . Shalat Sunah Malam Hari dan Siang Hari Dua Rakaat-Dua 

Rakaat 547 

Bab: 1 73. Shalat Malam di Bulan Ramadhan 548 

Bab: 1 74. Shalat Malam (Tahajud) 550 

Bab: 175. Orang yang Membangunkan Keluarganya untuk Shalat 

Malam 552 

Bab: 1 76. Membaca Al Qur'an dengan Suara yang Indah 553 

Bab: 1 77. Orang yang Tertidur di Malam Hari, Padahal Dia 

Mempunyai Tanggungan Untuk Membaca, Shalat atau 

Berdzikir 555 

Bab: 178. Berapa Hari Disunahkan Untuk Mengkhatamkan Al Qur'an 556 

Bab: 1 79. Bacaan dalam Shalat Malam 557 

Bab: 180. Doa yang Dibaca Jika Seseorang Shalat Malam 559 

Bab: 181. Berapa Rakaat Shalat Malam Itu? 562 

Bab:182. Waktu yang Paling Utama di Malam Hari 565 

Bab:183. Ayat yang Patut Dibaca Saat Shalat Malam 567 

Bab: 1 84. Mengantuknya Orang yang Shalat 568 

Bab: 1 86. Shalat Sunah di Rumah 569 

Bab: 1 87. Shalat Dhuha 571 

Bab: 1 88. Shalat Istikharah 572 

Bab: 1 89. Shalat Hajat 573 

Bab: 1 90. Shalat Tasbih 574 

Bab: 191. Malam Nisfu Sya’ban 577 

Bab: 1 92. Shalat dan Sujud Saat Bersyukur 578 

Bab: 193. Bahwa Shalat Itu Merupakan Kifarah 579 

Bab: 1 94. Kewajiban Shalat Lima Waktu dan Menjaganya 582 

Bab: 1 95. Keutamaan Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi .... 586 

Bab: 1 96. Shalat di Baitul Maqdis (Masjid Al Aqsha) 587 

Bab:197. Shalat di Masjid Quba 588 




Bab: 1 99. Permulaan Dibuatnya Mimbar 589 

Bab:200. Berdiri Lama dalam Shalat 592 

Bab:201 . Memperbanyak Sujud 594 

Bab:202. Yang Pertama Kali Dihitung dari Amalan Seorang Hamba 

adalah Shalat 596 

Bab:203. Melakukan Shalat Sunah Di mana Shalat Wajib Dilakukan ... 597 

Bab:204. Mengkhususkan Tempat di Masjid untuk Shalat di Tempat 

Tersebut 598 



Bab:205. Di mana Sandal Diletakkan Apabila Dilepas ketika Shalat? .. 599 




Shahih Sunan Ibnu Majah 






Shahih Sunan IbnuMajah l xxiii l 







PENGANTAR CETAKAN TERBARU 



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan 
salam semoga tercurah kepada Nabi-Nya yang terpercaya, dan kepada 
para keluarga serta seluruh sahabat beliau. 

Amma ba 'du, 

Cetakan ini merupakan pengklasifikasian dan pembetulan dari 
kedua kitab saya, yaitu kitab Shahih Sunan Ibnu Majah dan Dha’if 
Sunan Ibnu Majah, yang kembali kami cetak setelah lebih dari 
sepuluh tahun berselang dari cetakan yang pertama. Cetakan ini 
mempunyai beberapa kelebihan dari cetakan sebelumnya, yaitu 
dengan adanya tambahan ketelitian dan pengecekan ulang, serta 
pembetulan beberapa kekeliruan; baik kekeliruan dalam cetakan atau 
kekeliruan dalam keilmuan secara menyeluruh. 

Allah SWT telah memberikan taufik-Nya kepada saudara saya 
yang mulia, Syaikh Sa’ad Ar-Rasyid, pemilik toko buku “Al Ma’arif ’ 
di Amirah yang telah mencetak kembali kitab ini serta beberapa karya 
saya yang lain di dalam kitab Sunan Al Arba ’ah, dimana telah saya 
pisahkan antara hadits-haditsnya; baik yang shahih ataupun yang 
dha ’if sesuai dengan permohonan dari instansi At-Tarbiyah Al ‘Arabi 
Lidduwal Al Khalij (lembaga pendidikan untuk negara-negara teluk). 
Kemudian saya telah membaginya menjadi dua kitab, {shahih dan 
dha ’if) menurut ketentuan yang telah disepakati. 



Shahih Sunan Ibnu Majah — CD 




Saat ini hak cetak kitab ini ( Sunan Al Arba’ah) — baik shahih 
maupun dha’if— telah menjadi milik toko buku “Al ma’arif’ di 
Riyadh. 

Hanya kepada Allah saya memohon taufik dan pertolongan-Nya 
demi kebaikan hamba-Nya; dan akhir dari doa kami, yaitu 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. 



Penulis 

M. Nashiruddin Al Albani 

Amman, Yordania, 26 Muharram 1417 H. 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




PENGANTAR PENULIS 



Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kami memohon pertolongan 
dan ampunan, kepada-nya kami berlindung dari keburukan diri kami 
dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh 
Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya; dan barangsiapa 
disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 

Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Aliah yang Esa, 
yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya. 

Amma ba ’du, 

Kitab ini merupakan suatu penelitian yang sangat teliti yang 
dilakukan terhadap kitab Sunan Ibnu Majah. Dalam kitab ini, saya 
berusaha menjelaskan derajat-derajat haditsnya; baik derajat ke- 
shahih-amya ataupun ke-dha ’/^annya dengan cara yang sangat 
ringkas, sebagaimana yang telah saya lakukan di beberapa karangan 
saya yang terkenal; seperti Shahih Al Jami ’ Ash-Shaghir dan Dha ’if 
Jami' Ash-Shaghir, serta Mukhtashar Syama'il Muhammadiyah dan 
lain-lain. 

Di dalam kitab ini, saya telah memperluas pembahasannya, 
yaitu dengan mencantumkan beberapa karangan saya yang mana 
hadits-haditsnya telah saya takhrij sekaligus sebelumnya dengan 
mencantumkan nomor, juz, serta halamannya di akhir setiap hadits. 
Hal ini untuk mempermudah bagi mereka yang ingin mempelajarinya 
jika ingin mengecek kembali secara panjang lebar, untuk meneliti 
kebenaran derajat hadits yang telah saya sebutkan. 

Upaya ini adalah atas permohonan instansi At-Tarbiyah Al 
‘Arabi Lidduwal Al Khalij (Lembaga Pendidikan Negara-negara 

Shahih Sunan Ibnu Majah — 1 3 I 




Teluk) di Riyadh, yang diwakili oleh pimpinan umumnya, yaitu yang 
mulia DR. Muhammad Ahmad Rasyid — semoga Allah 
melindunginya dan memberikan keberkahan dalam perjuangannya 
membela Islam dan Sunnah — dalam akad perjanjian tertanggal 
, 1 1/6/1405 H, yang tertulis di dalamya sebagai berikut: 

Pihak kedua berkewajiban menerangkan hukum suatu hadits 
untuk menjelaskan derajatnya yang sesuai dengan hukum tersebut, 
dan juga dengan menyebutkan sumber yang menjadi rujukannya dari 
kitab karangannya yang lain selama hadits tersebut bukan termasuk 
hadits yang telah di-takhrij-nya. di dalam kitab Ash-Shahihain atau di 
dalam salah satu dari keduanya. Maka, cukup baginya untuk 
memindahkan hadits tersebut. Kecuali hadit-hadits yang dikomentari 
oleh para ulama dalam kitab Ash-Shahihain , maka bagi pihak kedua 
harus menjelaskan hukum serta sebab-sebab timbulnya hukum 
tersebut dengan ringkas. 

Saya katakan; di dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah 
faidah-faidah berikut ini: 

Pertama, para pembaca yang mulia akan menemukan beberapa 
hadits yang di-shahih-kan atau d i-dha ’if- kan, yang tidak kami 
sebutkan sumber-sumber yang dimaksud sebelumnya. Hal itu 
dikarenakan saya tidak memperhatikan hadits tersebut, maka saya 
hanya mencantumkan derajat hadits yang membutuhkan analisis 
ilmiah di dalam sanad-sanad hadits di kitab Sunan Ibnu Majah. 
Demikian juga terdapat hadits yang tidak saya sebutkan derajatnya, 
walaupun tampak jelas kelemahan sanad-sanad- nya. Hal ini 
disebabkan dikhawatirkan hadits tersebut mempunyai saksi dari hadits 
lain yang menguatkannya atau adanya sebab lain, seperti sempitnya 
waktu yang membatasi saya dalam menyelesaikan pen-tahqiq-an ini, 
dengan harapan pertolongan Allah SWT semoga saya dapat 
memperbaikinya pada kesempatan yang lain, insya Allah. 

Kedua, di dalam kitab ini saya telah menguatkan banyak hadits 
yang lemah sanad- nya, yaitu dengan menggunakan jalur periwayatan 
yang lain dan melihat saksi-saksi hadits tersebut atau dari hadits lain 




— Shahih Sunan Ibnu Majah 




dari sumber kitab-kitab hadits yang ada. Inilah hadits-hadits yang 
menurut ulama hadits disebut dengan hadits “ shahih li ghairihi ” atau 
“ hasan lighairihi" . 

Saya mengatakan hal ini agar pembaca tidak terlalu cepat 
mengkritik, terlebih lagi apabila menjumpai bahwa hukum yang saya 
berikan berbeda dengan hukum yang diberikan oleh Al Hafizh Al 
Bushairi di dalam kitab Zawa'id Ibnu Majah, atau berbeda pada 
pendapatnya yang lain. Hal ini pernah teijadi pada beberapa 
pengkritik terhadap sejumlah hadits dalam kitab Shahih Jami ’ Ash- 
Shaghir yang saya kuatkan kedudukannya. Mereka menyangka bahwa 
saya hanya melihat kepada sanad hadits dari orang-orang yang men- 
takhrij hadits di dalam kitab Al Jami' , sehingga ke-dha pannya 
sangat tampak. Mereka tidak memperluas pemahaman dengan melihat 
jalur-jalur hadits ataupun saksi-saksi dari hadits lain di luar sanad 
hadits tersebut. 

Ada kemungkinan mereka itu adalah para pemula di dalam 
mempelajari ilmu yang mulia ini, atau mereka adalah orang yang 
terlalu tergesa-gesa di dalam mengeluarkan hukum-hukum dengan 
tanpa memperluas pemahaman terhadap ilmu ini. Akan tetapi, mereka 
langsung menerapkannya, sehingga mereka tidak bisa membedakan 
— misalnya — antara hadits dha ’if dan hadits hasan, dan juga tidak 
bisa membedakan antara hadits hasan dengan hadits hasan lil 
ghairihi. Mereka menyangka bahwa semua hadits yang mempunyai 
kelemahan adalah hadits dha’if yang tidak dapat dijadikan hujjah, 
tanpa memperhatikan definisi hadits hasan yang menurut para ulama 
hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang 
kurang kuat hafalannya dari seorang perawi hadits shahih. 

Di dalam hadits ini memang terdapat kelemahan, akan tetapi 
kelemahannya tidak terlalu parah. Atau sebab-sebab lain yang tidak 
dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang telah ahli (profesional) 
dalam bidang ilmu hadits ini dan mereka yang mengikuti jalur 
periwayatan hadits berikut syawahid-nya (hadits-hadits lain yang 
menguatkan) yang akan membantu dalam menguatkan ke-shahih-m 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 




hadits, munkar- nya hadits, serta menguatkan hadits yang jarang 
dipergunakan (hadits syadz). 

Hal ini pernah teijadi pada beberapa ulama hadits terdahulu; 
seperti Al Hafizh Al Bushairi. Dia telah banyak men-dha’if-kan 
hadits, karena dia hanya memandang s anad Ibnu Majah yang ada di 
hadapannya, padahal hadits tersebut dapat ditetapkan ke-shahih-atmya 
dengan menggunakan jalur periwayatan yang lain, seperti yang telah 
saya terangkan di atas. 

Contohnya adalah; hadits-hadits dengan nomor (86, 94, 111, 
1 17) dan masih banyak yang lainnya. Terkadang ada beberapa hadits 
menurut Syaikhaini atau menurut salah satunya mempunyai sanad 
yang shahih, seperti hadits nomor (91, 158). Sebaliknya, dia juga 
menguatkan hadits-hadits munkar dengan hanya berdasarkan pada 
sanad yang ada, atau menetapkan dengan keragu-raguan; seperti 
hadits nomor (458, 971, 1010, 1073). 

Atas dasar ini, maka sangat pantas jika saya katakan bahwa 
hukum-hukum yang oleh para pembaca temukan di dalam hadits- 
hadits kitab ini atau kitab lainnya, bukanlah hukum-hukum spontan 
yang dapat dikeluarkan hanya dengan melihat kepada sanad-sanad- 
nya tanpa mengikuti sejarah perawinya secara cermat, serta apa yang 
disebut oleh mereka dengan Ta’dil wa Tarjih (kritik dan analisa 
hadits) dan tanpa menerapkan kaidah-kaidah ilmu Musthalah Hadits. 

Perbedaan pendapat yang ada di dalamnya antara para ulama 
hadits dari satu sisi dengan para ulama Ushul dan A hiu Ra ’yi (kaum 
rasionalis) dengan Ahlu Zhahir (kaum tekstual) dari sisi yang lain, 
tanpa mengikuti secara luas jalur periwayatan hadits, syawahid- nya 
serta syarat-syarat yang lainnya, seperti apa yang dilakukan sebagian 
pemula dalam ilmu ini dari para syaikh. Doktor, mahasiswa, pemuda 
serta masih banyak lagi yang lainnya. Mereka men-shahih-kan 
(misalnya) beberapa hadits hanya karena syarat tsiqah- nya (kuat dan 
dapat dipercaya) terpenuhi oleh perawi hadits tersebut, tanpa 
memperhatikan syarat-syarat lain yang tertulis dalam ilmu 
(Mushthalah Hadits); seperti selamat dari illat atau cacat. 




— Shahih Sunan Ibnu Majah 




Sebagian mereka ada yang menghukumi hadits sebagai hadits 
dha ’if atau hadits syadz terhadap hadits shahih lainnya hanya karena 
tidak terpenuhinya syarat tsiqah, walaupun tidak menyalahi perawi 
yang lebih bisa dipercaya atau lebih kuat hafalannya, atau hanya 
karena terdapat kelemahan. Padahal, belum diketahui hadits lain yang 
menguatkannya atau adanya bukti-bukti dari hadits yang 
menguatkannya. Atau, hadits tersebut dihukumi sebagai hadits mursal 
walaupun belum diketahui bahwa hadits tersebut datang dengan jalur 
periwayatan yang lain secara mausul. 

Saya mempunyai contoh yang cukup banyak di dalam karangan- 
karangan saya yang telah dicetak dalam bentuk kitab atau yang masih 
berbentuk manuskrip. Akan tetapi, sekarang tidak ada waktu untuk 
mencantumkan contoh-contoh tersebut. Siapa saja yang ingin 
membahas dan menelitinya kembali, ia harus memiliki kitab referensi; 
seperti kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah , Silsilah Al Ahadits 
Adh-Dha ’ifah, Inva ' Al Ghalil dan kitab-kitab yang lain. 

Maka, dapat saya katakan “Tidak”, hukum-hukum tersebut tidak 
muncul secara spontan, akan tetapi hukum itu adalah buah dari 
pemahaman mendalam terhadap ilmu yang sangat mulia ini. Saya 
mempelajarinya secara intensif lebih dari setengah abad, ikhlas 
mempelajarinya hanya untuk memperoleh keridhaan Allah dengan 
seluruh kerinduan, rasa cinta serta usaha yang keras untuk 
memperolehnya — taufik dari Allah Azza wa Jalla — di pertengahan 
malam dan di ujung-ujung siang, dan terus-menerus mendalaminya 
secara lebih teliti dan hati-hati di dalam meletakkan matan-matan 
hadits, lafazh-lafazhnya dan jalur-jalur periwayatannya dari berbagai 
kitab yang membahas hadits dengan sanad-sanad- nya; baik dari kitab- 
kitab tafsir, sirah Nabi, sejarah, cerita-cerita, sastra, serta kitab-kitab 
tentang kezuhudan. Di samping mempelajari kitab-kitab hadits secara 
khusus dari manuskrip-manuskrip dan kitab lainnya. 

Tidak ada kitab yang lebih baik untuk mempelajari hal itu selain 
kitab tentang “kisah kertas yang hilang” yang pernah saya ceritakan 
dalam pendahuluan kitab saya, Fihrisat Mahthuthat Daril Kutub Azh- 



Shahih Sunan IbnuMajah — I 7 M 




Zhahiriyah, yang telah dicetak oleh Lembaga Bahasa Arab di 
Damaskus. Lihat halaman 4 dan 7. Sungguh di dalamnya terdapat 
kandungan ilmu yang bermanfaat serta pelajaran bagi orang yang 
berkenan mengambilnya. 

Pelajaran yang dapat dipetik adalah, bahwa Allah telah 
memberikan karunia dan karamah-Nya kepada saya sehingga saya 
bisa bersahabat dengan ratusan, bahkan ribuan, ahli ilmu dengan 
berbagai disiplin keilmuan mereka. Saya pun menikmati persahabatan 
itu sepanjang tahun yang penuh berkah, persahabatan yang tidak akan 
mampu dinilai harga manisnya, kecuali oleh orang yang pernah 
merasakannya. 

Sungguh benar seseorang yang berkata tentang mereka, “Kita 
mempunyai beberapa teman mengobrol, yang obrolan mereka tidak 
pernah membosankan. Mereka mempunyai akal yang cerdas, yang 
bisa dipercaya di depan atau di belakang kita. Mereka memberikan 
faidah ilmu-ilmu lama. Mereka mempunyai akal yang benar, yang 
memberi kelurusan; serta mempunyai pendapat yang benar, tanpa 
fitnah yang kita takuti dan tanpa pergaulan yang tidak berbudi. Kita 
tidak menghindar dari lidah mereka, dan tidak menghindar dari tangan 
mereka. Bila kamu katakan bahwa mereka meninggal dunia, maka 
kamu tidak berbohong; dan bila kamu katakan bahwa mereka masih 
hidup, maka kamu juga tidak keliru.” 

Saya masih terus menimba dan memetik buah ilmu mereka, 
khususnya ahli hadits dan atsar, sehingga berlimpah ribuan matan 
hadits dan atsar yang saya terima, berikut jalur periwayatan dan 
sanad-sanad-nya; baik yang shahih ataupun yang dha’if. Hal inilah 
yang sangat membantu saya dalam mengetahui illat-illat (cacat) hadits 
dalam membedakan antara hadits yang shahih dengan hadits yang 
dha ’if. Di antara hasil pendalaman saya selama ini adalah, munculnya 
banyak karangan selama beberapa tahun yang masih berada dalam 
pembahasan, penelitian serta pengecekan; di antaranya adalah hukum- 
hukum yang tersebut dalam kitab ini. 



8 



— Shahih Sunan IbnuMajah 




Ketiga, pada kesempatan ini, merupakan suatu keharusan untuk 
mencantumkan karangan-karangan yang menjadi pegangan dalam 
mengeluarkan hukum-hukum ini, yang berdasarkan abjad (Arab), 
sekaligus mencantumkan yang telah tercetak. Di antara karangan- 
"kar angan tersebut adalah: 

1 . Adab Az-Zafaf fi As-Sunnah Al Muthahharah. (Telah dicetak) 

2. Al Ajwibah An-Nafi’ah ‘An As'ilati Lajnati Masjid Al Jami’ah. 
(Telah dicetak) 

3 . Ahkam Al Jana 'iz wa Bida ’uha. (Telah dicetak) 

4. Irwa' Al Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil. (Telah 
dicetak 8 jilid) 

5. Takhzhir As-Sajid min Ittikhadz Al Quburi Masajid. (Telah 
dicetak) 

6. Tahqiq Rafi Al Astar ‘An Buthlani Adillatul Qa'ilina bi Fana' i 
An-Nar. (Telah dicetak) 

7. Tahqiq Riyad Ash-Shalihin lil Imam An-Nawawi. (Telah 
dicetak) 

8. Takhrij Ahadits Al Buyu ’ wa Atsarihi. 

9. Takhrij Al Ahadits Al Mukhtarah li Dhiya ' Al Maqdisi. 

10. Takhrij lshlah Al Masajid ‘an Al Bida’i wa Al ‘Awa'id li Al 
Qasim. (Telah dicetak) 

11. Takhrij Iqtidha' Al 'Ilm Al ‘Amal li Al Khatib Al Baghdadi. 
(Telah dicetak) 

1 2. Takhrij Al Iman li Ibn Abi Syaibah. (Telah dicetak) 

13. Takhrij Syarh Al Aqidah Ath-Thahawiyah li Ibn Abi Al 'lzz. 
(Telah dicetak) 

14. Takhrij Shifah Ash-Shalah li Al Muallif. (Telah dicetak) 

1 S. Takhrij Ash-Shiyamu li Ibn Taimiyah. (Telah dicetak) 

1 6. Takhrij Al ‘Ilm li Ibn Abi Khaitsamah. (Telah dicetak) 



ShahihSiiiiafllbiiaMajah — 1 9 I 




1 7. Takhrij Fadha 'il Asy-Syam li Ar-Raba ’i. (Telah dicetak) 

18. Takhrij Fadhl Ash-Shalah ‘ala An-Nabi Shallallahu Alaihi 
Wasallam li Al Qadhi Isma ’il Al Jahadhmi. 

1 9. Takhrij Fiqh As-Sirah li Al Ghazali. 

20. Takhrij Al Kalim Ath-Thayyib li Ibn Taimiyah. 

21 . Takhrij Ma Dalla 'alaihi Al Qur 'an. 

22. Takhrij Musajalah ‘Amaliyah baina Al ‘Izz Ibn Abdussalam wa 
Ibn Shalah 

23. Takhrij Musykilah Al Mashabih li Al Khatib At-Tabrizi. 

24. (Kitab ini terdiri dari beberapa jilid yang besar, dan telah diteliti 
secara benar. Saya telah merujuk kepada kitab ini mengenai 
hadits-hadits yang sangat sulit bagi saya untuk men-takhrij dan 
meneliti isinya. Dalam kitab ini saya mendapati jalan keluar). 

25. Takhrij Musykilah Al Faqri lil Qardhawi. 

26. Tashhih Hadits Ifthar Ash-Sha 'im Qabla Safar ihi Ba ’da Al Fajri 
wa Ar-Radd ‘ala Man Dha ’afahu. 

27. At-Ta ’liq Ar-Raghib ‘ala At-Targhib wa At-Tarhib lil Mundziri. 

28. Ta 'liq ‘ala Al Ahkam Al Wasatha li Isybili. 

29. Ta 'liq ‘ala Izalah Ad-Duhsyi.... (Telah dicetak) 

30. Ta ’liq ‘ala At-Tankil bima fi Ta 'nibi Al Kautsari min Al Abathili 
lil Mu ’allimi Al Yamani. 

31. Ta’liq 'ala Subul As-Salam Syarhu Bulugh Al Maram li Ash- 
Shan ’ani. 

32. Ta’liq ‘ala Sunah Ibnu Maj ah. 

33. Ta’liq 'ala Shahih Ibnu Khuzaimah. 

34. Ta ’liqat Al Jayyad ‘ala Zaad Al Ma ’ad li lbnil Qayyim. 

35. At-Ta ’liqat Ar-Radhiyah ‘ala Ar-Raudhah An-Nadiyah li Shadiq 
Hasan Khan. 



1 10 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 





36. Tamam Al Minnati fi At-Ta 'liqi 'ala Fiqh As-Sunnah li Sayyid 
Sabiq. (Telah dicetak) 

37. Ats-Tsamr Al Mustathab fi Fiqh As-Sunnah wal Kitab. 

•38. At-Tawasul Anwa ‘uhu wa Ahkamuhu. (Telah dicetak) 

39. Juz ' Shalah Al Kusuf. (Telah dicetak) 

40. Jilbab Al Mar'ah Al Muslimah fi Al Kitab wa As-Sunnah. (Telah 
dicetak) 

41. Hajjah An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kama Rawaha 
Jabir Radhiyallahu Anhu. (Telah dicetak) 

42. Khuthbah Al Hajah Allati Kaana Rasuulullah SA W Yu ’allimuha 
Ashhabuhu. (Telah dicetak) 

43. Difa 'u ‘An Al Hadits An-Nabawi wa As-Sirah. (Telah dicetak) 

44. Ar-Radd ‘ala ‘Izzuddin Baliq fi Manahijihi. (Telah 
disebarluaskan dalam empat makalah di dalam koran Ar-Ra'yi, 
Yordania). 

45. Ar-Raudh An-Nadhir fi Tartib wa Takhrij Qamus Thabrani Ash- 
Shaghir. (Telah dicetak 2 jilid) 

46. Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah wa Syai'in min Fiqhiha wa 
Fawa'idiha. (Telah dicetak sebanyak enam jilid besar, setiap 
jilidnya memuat lima ratus hadits; atau artinya terdapat tiga 
ribuan hadits, dan ada ratusan hadits sampai saat ini yang masih 
tersimpan pada saya) 

47. Silsilah Al Ahadits Adh-Dha’ifah wa Atsariha As-Sayyi fi Al 
Ummah. (Telah dicetak sebanyak empat jilid, sedang yang 
kelima masih dalam proses cetakan. Setiap jilidnya memuat lima 
ratusan hadits. Masih ada ribuan, bahkan lebih, yang sampai saat 
ini masih tersimpan pada saya). 

48. Shahih Al Adab Al Mufrad. (Telah dicetak) 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




49. Shahih At-Targhib wa At-Tarhib. (Terdiri dari tiga jilid, telah 
dicetak jilid yang pertama, sedang selebihnya masih dalam 
proses). 

50. Shahih Al Jami ’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu. (Telah dicetak 6 
jilid). 

51. Shahih Sunan Abu Daud. (Telah dicetak 2 jilid) 

52. Shahih As-Sirah An-Nabawiyah. (Belum disempurnakan) 

53. Shifah Shalah An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min At- 
Takbir ila At-Taslim Ka ’anaka Taraha. 

54. Shifah Shalah An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. (Cetakan 
aslinya) 

55. Shalah At-Tarawih. (Telah dicetak) 

56. Shalah Al ’ ldainfil Mushalla Kharij Al Balad Hiya As-Sunnah. 
(Telah dicetak) 

57. Dha ’if Adab Al Mufrad. (Telah dicetak) 

58. Dha ’if Sunan Abu Daud. 

59. Dha ’if Al Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu (Telah dicetak 6 
jilid). 

60. Zhilal Al Jannah fi Takhrij Ahadits Kitab As-Sunnah li Ibni Abi 
‘Ashim. 

61. Ghayah Al Maram fi Takhrij Ahadits Al Halal wal Haram. 
(Telah dicetak) 

62. Mukhtashar Tuhfah Al Maudud fi Ahkam Al Maulud li Ibni Al 
(Jayyim. 

63. Mukhtashar Asy-Syama'il Al Muhammadiyah li At-Tirmidzi. 
(Telah dicetak) 

64. Mukhtashar Shahih Al Bukhari. (Terdiri dari empat jilid, sudah 
dicetak sebanyak dua jilid, sedangkan dua jilid yang lain masih 
dalam proses) 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




65. Mukhtashar Al ‘Uluw lil 'Aliyyi Al Ghaffari li Adz-Dzahabi. 
(Telah dicetak) 

66. Naqd At-Taj Al Jami ’ lil Ushul Al Khamsah, karangan Iman 
Manshur Ali Nashif. 

67. Naqd An-Nushush Haditsiyah fi Ats-Tsaqafah Al ‘ Aamah lil 
Muntashir Al Katani. (Telah dicetak) 



Karena keadaan yang menuntut saya agar memberi istilah-istilah 
khusus terhadap ringkasan yang telah saya terapkan di dalam pen- 
tahqiq-an ini, dan karena para ulama mengatakan bahwa pengistilahan 
bukanlah suatu hal yang bisa mengubah, maka istilah-istilah itu 
adalah: 

Pertama , jika saya katakan “ Shahih ” atau “Has ari”, maka yang 
saya maksud adalah matan-nya. Adapun sanad- nya, maka ada 
kemungkinan shahih atau hasan lidzatihi atau lighairihi. Hal ini akan 
memberi kejelasan kepada orang-orang yang memahami cara ini 
untuk melihat kembali ke dalam kitab-kitab karangan saya yang telah 
saya rangkum hadits-hadits tersebut di dalamnya. 

Kedua, jika saya katakan “ Hasan-Shahih ” atau menyatukannya 
dalam dua tanda kutip, maka yang saya maksud adalah bahwa sanad- 
nya hasan lidzatihi shahih lighairihi. 

Ketiga, jika saya mengambil hadits dari dua orang pemilik kitab 
hadits Ash-Shahih, atau saya mengambil dari salah satunya, maka 
tidak lain yang saya inginkan adalah matan hadits, dengan tanpa 
melihat kepada periwayatnya dari kalangan para sahabat. Di dalam 
kitab Sunan Ibnu Majah ini, terkadang perawi hadits tersebut adalah 
dirinya atau perawi lain, atau terkadang saya sendiri yang mencari 
perawinya. 

Keempat, rumus-rumus yang ada di kitab ini adalah sebagai 
berikut: 



Shahih Sunan Ibnu Majah 




(Huruf qaf) kode nama untuk Asy-Syaikhan (Bukhari dan 
Muslim). 

(Huruf kha') kode nama untuk Bukhari. 

(Huruf mim ) kode nama untuk Muslim. 

Kode huruf tersebut tidak kami gunakan, namun kami 
menggunakan nama perawinya langsung, (ed). 

Inilah yang dapat saya tulis di dalam pendahuluan kitab ini. 
Saya memohon kepada Allah agar memberikan perlindungan serta 
petunjuk kebenaran atas semua yang telah saya tulis di dalam 
membela Sunnah yang mulia serta hadits Nabi umat ini, agar Dia juga 
menjadikan ini sebagai amal ikhlas saya yang hanya mancari ridha- 
Nya, dan semoga Dia menerima amal saya. Allah SWT berfirman, 
“ Pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta serta anak-anak, 
kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang 
bersih. ” (Qs. Asy-Syu’araa' (26): 88-89) 

Maha suci Engkau dan segala puji bagi -Mu. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan-Mu 
dan aku bertaubat kepada-Mu. Shalawat serta salam semoga tercurah 
kepada Nabi SAW berikut keluarga serta para sahabat beliau. 



Amman, Yordania, 15 Muharram 1406 H. 



Penulis 

Muhammad Nashiruddin Al Albani 




— Shahih Sunan IbnuMajah 









PENDAHULUAN 



Bab: 1. Mengikuti Sunnah Rasulullah 0 



ajaki <j j SSy>\ C. ;j^ AiJl J fjj Jli ijli i' j 'j» ^J\ jP .>-1 

a 



1-1. 1 Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Apa yang aku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah; dan apa 
yang aku larang bagimu, maka tinggalkanlah. ” 

Shahih: Irwa' Al Ghalil (155 dan 314), Silsilah Al Ahadits Ash- 
Sahihah (850). Muttafaq alaih. 



1 Nomor yang pertama adalah nomor hadits shahih ini, sedangkan nomor berikutnya adalah nomor hadits 
yang asli, yang saya maksud adalah nomor hadits pada kitab Sunan Ibnu Majah . Nomor yang pertama 
akan terus berhubungan sampai akhir kitab. Hal itu untuk menunjukkan jumlah hadits yang shahih . 
Sedangkan nomor yang kedua kadang-kadang terputus. Ini menunjukkan bahwa nomor yang tidak 
tersebut adalah nomor hadits yang asli, yang akan dicantumkan dalam kitab lain, yaitu Dha’if Ibnu 
Majah. Misalnya, hadits nomor 19-20, nomor hadits (19) yang tidak tersebut adalah nomor hadits yang 
asli menurut penomoran kami yang terbaru dan cetakan kami yang bzx-tahqiq. Sehingga hadits pertama 
yang akan Anda jumpai dalam kitab Dha'if Ibnu Majah adalah dengan penomoran 1-19. Kami mohon 
perhatiannya. 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 




lljli y ^ J y* j * y~j* ^ Cj^ 

^>f lili c^jgf Ji ^jh ^ bir ^ iiii 

J ^o 7 o ✓. o ✓ O ^ >0^ ✓ . C . ^ O /d| /O / >0 . "*• J T O ^ 

.1 ^gils «.(^ (»->>~ 4 j ‘ijj <. *s * j a z ^ i L* <u* 

* ~ " " * 



2-2. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Biarkanlah aku (janganlah kamu bertanya-tanya) terhadap sesuatu 
yang telah aku tinggalkan bagimu. (Ketahuilah) sesungguhnya, telah 
binasa umat sebelum kamu disebabkan pertanyaan dan penentangan 
mereka kepada para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan 
sesuatu kepadamu, maka kerjakanlah semampumu; dan apabila aku 
melarangmu dari sesuatu, maka tinggalkanlah ’. ” 



Shahih: Irwa Al Ghalil (155 dan 3 1 4), Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah (850). Muttafaq alaih. 



la ’J. -M ai Jii :Jii i'JJ J J* x-r 

A ^ ^ 

. 4 jii y** 



3-3. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah; dan 
barangsiapa mendurhakaiku, berarti dia durhaka kepada Allah ” 

Shahih: Irwa' Al Ghalil (394). Muttafaq alaih. 






>> ® ' # i . 

oJLiu UjJL>- 



i»* j y.j'jAcy. \l\ yS 'j\ oi r .t-t 



J 0 't 

4 j 



4-4. Ibnu Umar apabila mendengar hadits dari Rasulullah SAW, dia 
tidak menambah-nambahnya 2 dan juga tidak mengurangi isinya. 



2 Lamya'duhu, artinya: Tidak melebihi batas dan tidak sembrono dengan menambah isi hadits, serta tidak 
juga menguranginya. 




— Shahih Sunan Ibnu Majah 




Shahih. 



% iui J jL.j dp : Jli J\ °j*. o-o 

p^JLp ^waJ oXj ^^j 2 j j ?0 ^3 lio I jLai c 43y>zSJj yLa\\ 

O 'jl * * O* s O y' !li !m / i # Z' X f / I» ^ J T , &" , S-o . 'O* .. 

jLaj : a 5^\ j c<-jb ^1 apIjI j^S jl>-I — I 3 £>j j * Ls^ Lj jji 

/ y / / 4 i x ^ O O ✓ O ^ f° 

c3 jjl Jl5 .£.1^* l ^ l« S c^Lia-Jl l5^ J 

✓ ✓ ✓ ✓ 

,£.t lijl^J j l-^JLJ c^Uia-Jl ^Jiy* ^1 p — awIj lir y <Uil J amIj 

✓ / ✓ / / / 



5-5. Dari Abu Darda', dia berkata, “Rasulullah SAW keluar 
mendatangi kami, ketika itu kami sedang menyebut-nyebut masalah 
kemiskinan yang sangat kami khawatirkan. Melihat hal itu, Rasulullah 
SAW pun bertanya, ‘ Apakah kamu sekalian takut miskin? Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh akan dilimpahkan 
kepadamu kekayaan dunia sehingga kekayaan tersebut tidak akan 
memalingkan hati salah seorang di antara kamu melainkan 
kepadanya. 3 Demi Allah, sungguh aku telah meninggalkanmu dalam 
keadaan putih bersih, 4 malam harinya sama dengan siang harinya ' .” 

Abu Darda' berkata, “Demi Allah, sungguh benar yang diucapkan 
Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau meninggalkan kami dalam 
keadaan putih bersih, malam harinya sama dengan siang harinya.” 



Hasan: Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah (688), Dzilal Al 
Jannah fi Takhrij Ahadits Kitab As-Sunnah (47). 






^ > ajs u* ji y y -M *»' Jis :Jis *} jp .n-n 




3 lila Hiyyah, yakni: dhamir dari kata dunia dan huruf ha' di akhir kalimat berguna untuk mendiamkan, 
artinya adalah, tidak akan memalingkan hati salah seorang di antara kamu kecuali pada dunia. 

4 Meninggalkannya dalam keadaan hati yang putih dan bersih, tidak cenderung kepada kebatilan, dan 
selalu taat kepada Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Atau, metode yang jelas dan bersih. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




6-6. Dari Qurrah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Akan 
senantiasa ada di kalangan umatku sekelompok orang yang 
dimenangkan (dalam membela kebenaran), tidak akan 

menggoyahkannya (membahayakan) tindakan orang-orang yang 
menyakiti mereka sampai tiba hari Kiamat nanti ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (1/3/135), Takhrij Fadha'il Asy-Syam 
(5). 



^1*1 kaj[L> (Jljj y :Jli ^ <&! 01 iOjj J* ^jl j^P .V— V 



. -y» li jAsj ^ CAill y»l JLp ol 



7-7. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 
“ Akan senantiasa ada di kalangan umatku sekelompok? orang yang 
tegak (dalam memperjuangkan) perintah Allah. Tidak akan 
membahayakan mereka tindakan orang-orang yang menentangnya''’ 

Hasan-Shahih: Ash-Shahihah (1962), Takhrij Al Fadha'il (6). 



«Si! Jj-y j *-• 1 JLp j — j^Ol aIIp ^1 jp .A-A 

(J-A ^3 Aiil JljJ ^ Aiil J jy^j 0-**~w* I Jl5 

* y’ y' yy 

J C> 



8-8. Dari Abu Inabah Al Khaulani — ia pemah shalat menghadap dua 
kiblat bersama Rasulullah SAW — berkata, “Aku pemah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Allah akan senantiasa menumbuhkan 
(segolongan hamba) di dalam agama ini yang Dia tugaskan untuk 
menaati-Nya' 

Hasan: Ash-Shahihah (2442). 



5 Thaaifah, artinya: sekelompok manusia Kata pengingkaran di sini menunjukkan sedikit atau 
pengagungan, karena kebesaran derajat dan keagungan keutamaan mereka. Ahmad bin Hamba! berkata 
tentang kata thaifah , “Jika mereka bukan ahli hadits, maka aku tidak tahu siapa mereka.” 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




— K£" 4ttl <jJ 4^1 XS* ^j£> — ^ 

X * ✓ y ^ ✓ ✓ ✓ 

N : Jjl: ® il j cJ-i ?^jOi >1 i? : Jia 

✓ z<* * 

^ja O^JC» SI Ojylk ^>1 ^ <aSlL»_j ^1 <plLjl ^yj 

✓ ✓ “ ✓ / zz> ^ 

9 % s s / O z' . j-' ® ^ I • z' 

<y t*-^*^ 



9-9. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Suatu hari Muawiyah RA 
berkhutbah, dia berkata, ‘Di mana gerangan ulama-ulama kalian? Di 
mana gerangan ulama-ulama kalian? Aku pernah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Hari Kiamat itu tidak akan terjadi, 
kecuali jika telah muncul sekelompok dari umatku yang menang atas 
manusia (lainnya). Mereka tidak mempedulikan orang-orang yang 
menyakiti ataupun orang-orang yang ingin menolong mereka '. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (1 165, 1958, 1971). 



t Js ■ i 'j* 3iji L jiji si :ju ^ di j y* j oi oijjj . \ * 

“ ✓ z' z' z' 

*.z z ^ Z# * z jz Sz t I t *.z Bz z . z -Z oz 2* z » 

• y y’ «/>• y * ‘ooy 2 ^ 0 ^’ 



10-10. Dari Tsauban, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ditolong dalam 
membela kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka tindakan 
orang-orang yang menentang mereka sehingga datang ketentuan 6 
Azza wa Jalla.” 



Shahih: Ash-Shahihah (1957). Muslim. 



6 Imam Nawawi Ibnu Hajar berkata, ”Arti dari kata Amrullah (ketentuan Allah) adalah, bertiupnya angin 
yang mencabut ruh setiap orang yang beriman.” Menurut pendapat saya (Albani), “ Amrullah yaitu; suatu 
hukum Allah yang lain, yang Dia pergunakan untuk mengatur.” 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 




^ 0 / / v 6 ^ o* ' s 0 o* S * _ 

JaiJi J* olb jt-J tojll^ 'jZ iai-j ;<U~*j ^P Jj42>- 

' S ^ \ ^ - - -- - p 

^a\ jj^> lijh Jl j) 4 j^I oJli *>\j *J <.4&\ lui ijLSi 

✓ / /✓ / ✓ / 

[> or :^UM].(<JLl- jf- j^5y c3yi^ j£jl ' Vj o ^ jLjL» C-i^Li 



11-11. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Kami berada di dekat 
Nabi SAW, beliau membuat sebuah garis lurus di hadapannya, lalu 
dua buah garis lagi di sebelah kanannya serta dua buah garis lagi di 
sebelah kirinya. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada garis 
yang berada di tengah seraya bersabda, ''Inilah jalan Allah' . Lantas 
membaca ayat, 7w adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia, dan 
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kamu akan 
tercerai-berai dari jalan-Nya’” (Qs. Al An’aam(6): 153) 

Shahih, Dzilal Al Jannah (16). 



Bab: 2. Kewajiban Menghormati Hadits Rasulullah 0 dan 
Ancaman Bagi Orang Yang Menentangnya 



:JU 0 *»l J jL>j ji fftiji jp ay-IY 

* * * ****** 

C : J Jd 'ja lk£ 

" - - - ^ - - - / - - ✓ 

toLUL>xJL^i A-J liJbs-j L* l Jj>- j Jp 4)1 p^Ujj 

** ^ ^ - - 

f >>■ Ji» ^ «5)1 J f f*- 1-* S/l ca^J* _/>- flj»- J-* v bui-j 

- - - ^ / 

A 

.<5)1 



12-12. Dari Al Miqdam Ma’dikarib Al Kindi, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “ Telah dekat datangnya masa dimana seorang laki- 
laki bersandar pada dipannya sambil berbicara mengenai hadits dari 



I 20 I — Shahih Sunan IbnuMajah 





haditsku, kemudian dia berkata. Di antara kami dan kalian hanya 
ada Kitabullah Azza wa Jalla. Apa yang kita temui dari sesuatu yang 
dihalalkan dalam kitab itu, maka kita pun menghalalkannya; dan apa 
yang kita temui dari sesuatu yang diharamkan, maka kita pun 
mengharamkannya. Ketahuilah bahwa yang diharamkan Rasulullah 
SA W itu seperti apa yang diharamkan Allah ” 

Shahih: Takhrij Al Misykah (163). 



ikS rha-t ‘jjj Si :jii A & j ’J gr, 

\j» ; J jJLi <u £■ o-gJ jl aj o j*\ L-* ajU a^Cj! 

: t*V ' 






ir-ir 



13-13. Dari Abu Rafi’ bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 
“ Sungguh aku (tidak ingin) mendapati 7 seseorang di antara kalian 
berleha (sambil bersandar) di tempat duduknya ketika seseorang yang 
datang kepadanya untuk bertanya tentang perkara yang menjadi 
perintahku dan apa yang menjadi laranganku, kemudian dia 
menjawab, 'Aku tidak tahu. Semua yang kami dapati di dalam kitab 
Allah, maka itulah yang kami ikuti\” 

Shahih: Takhrij Al Misykah (162). 



C. Uli U J ^ :JlS 0 &\ b» a!s£ ^M-)i 

i/ / J 9 y oT 

cr? 



✓ o f 



14-14. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“ Barangsiapa mendatangkan perkara baru di dalam urusan kita 



7 La Ulfiyanna adalah kata dengan bentuk kata yang menunjukkan subjek bicara yang jelas dengan 
mempergunakan huruf nun tsaqilah, berasal dari kalimat “ Alfaitu Asy-Syai V’ yang artinya: aku 
menjumpainya. Arti sebenarnya dari kalimat tersebut adalah bahwasanya Nabi SAW tidak menghendaki 
untuk menjumpai mereka dalam keadaan seperti ini, atau beliau melarang mereka melakukan hal tersebut. 




Shahih Sunan IbnuMajah — 






(kami) ini yang bukan (benar-benar dalang) darinya, maka hal ilu 
ditolak (tidak diterima)." 

Shahih: Ghayah Al Maram (5), Irwa ' Al Ghalil (88). Muttafaq 

alaih. 



jt* ijJl ^ c J jjJI J Al jp A o-> O 

✓ ✓ / / ✓ ✓ ✓ 

Jlii j j iL»o o j-i ^ ^ <$1 

✓ ✓ ✓ ✓ 7^ ✓ - y ✓ ✓ 

J J-+* J JLa 3 tiu^ <Ui! J \ ** 4<uip i^l ^ £* j-ww 

L^4a 3 .iijlpf 5-CJl ^ Aiil 

JU tH <&' J ^3 !?^1 p ^ jir ot <&» j ^13 ^ ; 

< / «•» / 

JUi :Jl5 cjJbJi J» ^ J>- *CJ» ^ *J <p S li :JlS 

✓ x /■ / / ^ 

N *> dili ^ cijJ &! «ii L*JJj J\ a\j \£)\ 

K* ' ' 0 f . ?f . . ^ y» £ ^ O J ^O/- ✓ ^ ^ . -"'t **/'’" * *' . ^ • * 

{*■ j>- ^ j (*-> j» 4 - : ! j Oy*jj 

[t o : t L-Ji] (UJLj t j .Jl~jj 



15-15. Dari Abdullah bin Zubair bahwa ada seorang laki-laki 
dari golongan Anshar memaki Zubair di hadapan Rasulullah SAW 

O 

mengenai aliran air yang mereka pergunakan untuk menyiram pohon 
kurma. Orang Anshar tadi berkata, “Biarkanlah air itu!” 9 Akan tetapi, 
Zubair enggan menuruti permintaannya. Maka, keduanya saling 
berbantah-bantahan di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah 
SAW bersabda, “ Siramlah (kebunmu) lebih dahulu, wahai Zubair! 
kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu. ” Mendengar keputusan 
Rasulullah SAW tersebut, orang Anshar marah dan mengomel, 
“Wahai Rasulullah! Apakah (engkau memutuskan perkara ini) oleh 



* Syirajul-Harrah yaitu, dari Asy-syaraj jama’ dari kalimat Syarjah\ aliran air. Kalimat Harrah yaita, 
tanah yang berbatu hitam. 

9 Sarrihil-Ma'a, yaitu alirkanlah kembali air itu setelah kamu menahannya. 




Shahih Sunan Ibnu Majah 




karena dia (Zubair) adalah anak bibimu (kemenakan)?” Wajah 
Rasulullah berubah menjadi merah, 10 lalu beliau bersabda, “ Wahai 
Zubair, siramlah kebunmu! Jika telah selesai, tahanlah air itu hingga 
kembali ke gundukan. 1 

Abdullah bin Zubair melanjutkan (kisahnya); Zubair berkata, “Demi 
Allah, sesungguhnya aku menduga karena peristiwa ini maka turunlah 
ayat ‘ Maka demi Tuhanku, mereka belum dikatakan beriman hingga 
mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, kemudian tidak mereka dapatkan di dalam hati mereka 
perasaan berat terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya .” (Qs. An-Nisaa'(4): 65) 

Shahih: Muttafaq alaih. 



o> i»i *u.i n :Jii H iui 01 J, i jp .n-n 

L*aP i :Jl5 UI JUi cJbs^wdl ^ Caj 

/ y z' ✓ ” ✓ 

UI ; J jJUj 2s|& aw! 0-U-t^-l : Jlij tljj-Ui 



16-16. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah kamu melarang wanita untuk mengerjakan shalat di 
masjid. ” Seorang anaknya berkata, “Sungguh kami benar-benar akan 
melarang mereka.” (Anaknya menceritakan), maka Ibnu Umar 
menjadi sangat marah dan berkata, “Aku berbicara berdasarkan hadits 
dari Rasululah SAW dan kamu malah berkata, ‘Sungguh kami benar- 
benar akan melarangnya’.” 

Shahih: Al Irwa' Al Ghalil (515), Ghayah Al Maram (206), 
Takhrij Al Mukhtar (183), At-Ta’liq ala Ibnu Khuzaimah (1684), 
Shahih Abu Daud (575). 



10 Fatalcnvwana, artinya: berubah dan tampak tanda-tanda kemarahan. 

" Al Jadr. ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah tanah tinggi di sekitar persawahan yang 
menyerupai dinding. Adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah akar-akar pohon. 



Shahih Sunan Ibnu Majah — 





A <^r J\ cju- oi r «sf tjii j£^.w-w 

^ ' ' ? s s s 

V Qjl :Jl3j cI^-lp (. 5 ^ aw! J j-^j j} :Jlij coLgl^ cL3wiit3 

S& :Jli .^J| ul ; j ^Ji ^Jj 1 $, t i^p fe Sfj IJ^ 

^ ✓ 

^ Jj>o ooAp cLgJLP ^gj aMI J y* j 01 ijLid ; c ^ wL>ti 

oli diiS'f n 



17-17. Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa dia pernah duduk di 
samping kemenakannya yang sedang melontar dengan kerikil, 12 maka 
dia melarangnya dan mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah 
melarang berbuat seperti itu. Beliau telah bersabda, ‘ Sesungguhnya 
batu kerikil itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak juga 
membuat musuh luka parah, tetapi hal itu hanya dapat meretakkan 
gigi dan dapat membutakan mata’.’’ Dikatakan, “Kemudian 
kemenakannya itu kembali melempar dengan batu kerikil, maka dia 
berkata, ‘Aku telah memberitahukanmu bahwa sesungguhnya 
Rasulullah SAW telah melarang perbuatan itu, kenapa kamu ulangi 
melempar dengan batu kerikil? Sungguh aku tidak akan berbicara 
kepadamu untuk selama-lamanya’.” 

Shahih: GhayahAl Maram (51). Muttafaq alaih. 



. 1 A- 1 A 



✓ / < 9 ✓ , S' ^ y / 

^ y ^ j? 0 P ||f . /'O / Jl ► ^ Q s 

k_-«« i i £ J \ */£.) J i h jj <Wl3 ^jP , 

r*j Ji ‘f-ji 51 lAJ c? 0* Jj-*j 

Ij ! jLai 4-Ja-aJl j CjjjljjJlj 

LiJJl I IjpISj Sf : Jji' s 4)1 Jj^-j ol— t l£j| o ^Irl- 

bf Ij ‘4jjL*j* aJ Jlai (o jiaj S/ j I <v g :.t Jib j N V) JDLj 



12 Fa Khadzafa s artinya: melempar dengan batu kerikil yang dijepit dengan dua jari kemudian 
memental kannya. 




— Shahih Sunan IbnuMajah 






:SSl^ JUi c ^ OVS' C. Nj lii ^ l£ll <j^l N jJ^Jl 

* I o ^ k • . /■ / Q f O I 1 O / ^ ^ i/ i'JcSi ^ . I / / o ✓ 

ddl5 L*l ^ AJil ^>rj >- 1 ^ ?d-blj ^^p Sgk a»I jjP 

'J ^ tf Jlii caLjlJL jJ JiS d£ .#1 l^i d!3 ^jL 
^ Jli C* J cA.^all 4-ip ^jo. li ?J_JjJl Ijl \j C* loUa^Jl 

'olJ &j Al kS !&^,1 Ji Jj> rf U' Uji : JUi C4lhll 

/ z' z’ ✓ ✓ ✓ 

U* ^jIp viAl * i_/»l jll* ^jll j idJJUulj 

. jAl > ijl5 



18-18. Dari Qabishah, bahwa Ubadah bin Shamit Al Anshari — 
seorang utusan 13 dan sahabat Rasulullah SAW — pergi berperang 
bersama Muawiyah ke negeri Romawi. Suatu ketika dia melihat 
orang-orang sedang melakukan transaksi tukar-menukar emas dan 
kepingan perak tetapi salah satunya menambah beberapa dinar sebagai 
tambahannya. Dia juga melihat tukar-menukar perak, sedang salah 
satu pihak memberi beberapa dirham sebagai tambahannya. Maka 
Ubadah bin Shamit berkata, “Hai manusia, sesungguhnya kamu telah 
melakukan riba, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Tidak ada tukar-menukar antara emas dengan emas 
kecuali yang semisalnya, dengan tidak menambah dan tidak me- 
nunggu (pembayarannya) ’. ” Muawiyah berkata kepadanya, “Hai Abu 
Walid, aku tidak melihat hal ini sebagai riba, kecuali jika menunggu 
tempo.” Ubadah berkata, “Aku berkata kepadamu berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, sedang kamu berbicara kepadaku dengan pikiranmu. 
Seandainya Allah mengeluarkan aku, tentu aku tidak mau lagi tinggal 
bersamamu di suatu negeri, dan kamu menjadi sebagai 
pemimpinku.” 14 Tatkala Abdullah bin Shamit kembali ke Madinah, 
bartanyalah Umar bin Khaththab kepadanya, “Apa yang membuatmu 
segera pulang, wahai Abu Walid?” Maka, dia menceritakan 



13 An-Naqib, artinya: ketua rombongan utusan ari kaum Anshar pada malam Al Aqabah. 

14 Imrah, artinya: pemerintahan. 



25 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




persengketaannya dengan Muawiyah kepada Umar, serta apa yang 
dikatakannya tentang janjinya untuk tidak tinggal dengan Muawiyah 
di satu negeri. Umar berkata, “Kembalilah kamu, ke negerimu, wahai 
Abu Walid! Semoga Allah menjauhkan kebaikan 15 suatu negeri yang 
tidak ada kamu dan orang-orang yang sepertimu.” Kemudian Umar 
menulis surat untuk Muawiyah, “Kamu tidak berhak memerintahnya 
(Abu Walid), dan perintahkan orang-orang untuk mengikuti apa yang 
dia ucapkannya, sesunggguhnya dialah yang benar.” 

Shahih: Hadits yang menerangkan tentang jual-beli. 



j bi :JU cJlL> jjt ^ l5 1p jt- .Y • — \ ^ 

.oLfljlj oLj&l jjfc 4j 



19-20. Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, “Apabila saya berbicara 
tentang hadits Rasulullah SAW, maka anggaplah beliau sebagai orang 
yang paling nyaman, paling memberikan petunjuk dan yang paling 
bertakwa.” 



Shahih. 



'M ^ M ^ .YY- Y * 

. V’ j** j cUjJl>- lUl Ali' J _vj (jP tiJbJJV 



20-22. Dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah pernah berkata 
kepada seseorang, “Wahai anak saudaraku, apabila saya berbicara 
kepadamu tentang hadits dari Rasulullah SAW, maka janganlah kamu 
membandingkan dengan hal lainnya.” 



Hasan: Terdapat hadits yang lebih lengkap dari hadits ini, yaitu 
hadits nomor (490). Hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Murrah 
seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ali RA. 



15 



Fagabbaha, gabbahahullah, artinya: menjauhkannya dari kebaikan, maka keadaannya menjadi buruk. 



26 I — Shahih Sunan IbnuMajah 






Shahih: Hadits ini merupakan pengulangan hadits nomor (20). 



Bab: 3. Kehati-hatian Para Sahabat Dalam Meriwayatkan Hadits 

Dari Rasulullah 0 



^ y J © f f o f ' U- . * Q ' • + w**» «h 

L* Oy^ Ji o* -Yr-Tl 

' # t' * ' 

i»4^t * ' ' t - * \ ^ *° / J-'. t . - . * yti ' 

<0)1 J J o-j Jli :Ja3 JjA» Ou^ U3 I JIS A-J Alo» i/t 

> * " - " ' ^ * 

:Jl5 till <&) J Jl5 : Jti ilip o>b 015" llii ijj^ 

^ * * 

CoLp cA-^a-^3 jtjjt aU^* *-?U aJ| 

✓ / ✓ «• ^ 

jl tdUi lly jl cCiJLii (3y j> cCfJJS Op jl : Jli tA^-lSjl 

✓ /'/'/' i' ^ 



21-23. Dari Amr bin Maimun, dia berkata, “Aku tidak pernah 
melewatkan pengajian yang diadakan Ibnu Mas’ud pada Kamis sore 
kecuali aku selalu mendatanginya.” Dia berkata, “Aku sama sekali 
tidak pernah mendengar Ibnu Mas’ud mengatakan, ‘Rasulullah SAW 
bersabda’.” Kemudian pada suatu sore Ibnu Mas’ud berkata dengan 
kepala tertunduk, ‘Rasulullah SAW telah bersabda.” Amr 
menceritakan, “Aku melihatnya berdiri sedang kancing bajunya 
terbuka. Bercucuran 16 air mata dari kedua kelopak matanya, dan dari 
lehernya keringat mengalir deras.” Amr melanjutkan, “Mungkin 
kurang dari itu atau lebih dari itu, mendekati itu atau seperti itu 
keadaannya.” 

Shahih. 



16 Ighrauraqat , artinya: air matanya bercucuran karena menangis, seakan-akan tenggelam dalam isak 
tangis. 




Shahih Sunan Ibnu Majah 





J* ^ 015^ :Jl5 ^ . 

* * * 

f i»i Jj^j jii tir j( :jis t ii. £> 



liJb- 



aJM J j*** j 



22-24. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, “Anas bin Malik 
apabila selesai meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, dia sudahi 
dengan mengatakan, ‘Au kama qala Rasulullah SAW (demikianlah 
yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW)’.” 17 

Shahih. 



1&- ?'J J 4j) tas :Jts ji J J, -To-rr 

S * S / < + s 

S & .IL-T, :JU cS ^ 



<• . 
.JOJLi 



23-25. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Kami berkata 
kepada Zaid bin Arqam, ‘Riwayatkanlah kepada kami hadits dari 
Rasulullah!’ Dia berkata, ‘Kami telah semakin tua dan telah menjadi 
pelupa, dan menyampaikan hadits Rasulullah SAW sangatlah berat’.” 

Shahih. 



:J*S ^ 



* • 



:Jii 4 >lJi J & ^ .n-Yi 



t J». \ + 'J * J J M y ./ ^ s s % s O. > 9 \.S 

.Imm" ^ Ui C«^ O i 



24-26. Dari Abdullah bin Abu As-Safar, dia berkata, “Aku mendengar 
As-Sya’bi berkata, ‘Aku mengikuti Ibnu Umar selama setahun, akan 
tetapi aku belum pernah mendengar dia meriwayatkan hadits dari 
Rasulullah SAW sama sekali’.” 



17 Au kama qala , adalah sebagai peringatan bahwa apa yang disebutkannya itu telah dinukil maknanya 
saja Adapun lafazhnya, ada kemungkinan lafazhnya yang telah disebutkan atau ada kemungkinan lafazh 
yang lain. 



28 I — Shahih Sunan Ibno Majali 






Shahih. 



^ t o, akii jk£j i!r l ? i jji ^ .tv-yo 

.oQ j jiiJtj lj»!U)i j^r, isi iiC cS iui j jL.j 



25-27. Dari Ibu Abbas, dia berkata, “Dahulu kami menghafal hadits 18 
dan hadits itu benar-benar dihafal dari Rasulullah SAW. Adapun jika 
kalian meremehkan 19 dalam menukilnya, maka tidak mungkin 20 (dapat 
untuk menghafalnya).” 



Shahih: diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam pendahuluan 
kitab Shahih-nya. 



<ji j** j» .YA— Y 1 

Ojj^jl :JUi C jl 4 J JlL y* C Lili J 

ja' : Ju tjUtf jiJ3 » Al J C-U jiJ :lis : Ju rJii 

"■ ✓ /• z' X ’ 

^ t, .* i • f ** tf X f ■" O J / | • ^ / 

OOjIj c4j OsjJb-l 0» v^Ojl OjJb-J C^JL* 

" ' * ' ' 

** '' 0 ^ ^ . . 7 ° . 1 1 * • i-' . o^S* e / ^ ^ ^ ^ 

jjja O'ydJ 

ij*-$aLpi ^1* _/*-!' y~'j£ 

. ^ Vlf ^ 0 Al J 'j* t jlili 1 



C> + J 

JL<o-o* 



26-28. Dari Qarazhah bin Ka’ab, dia berkata, “Umar bin Khaththab 
mengutus kami ke Kufah, dan Umar ikut pula beijalan bersama kami 



Inna kurma nahfazhul hadits, artinya: kami menerima dari orang-orang dan kami menghafalkanya 
dengan berdasar kepada kebenaran kata-kata mereka. 

19 Rakibtumush-sha ba wadz-dzulala. Kalimat ini merupakan isyarat akan kesembronoan dan 
ketidakcermatan dalam penukilan hadits. Penukilannya dengan pola seperti ini tidak dapat dijadikan 
sandaran. 

20 Fa haihaata, artinya: tidak mungkin menerima hadits dari mereka dan menghafalkannya berdasarkan 
kata-kata mereka. 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 






hingga ke suatu tempat yang dikenai dengan nama Shirar .” 21 Dia 
(Umar RA) berkata, “Apakah kalian mengerti untuk apa aku ikut 
beijalan bersama kalian?” Qarazhah berkata, “Kami menjawab, 
‘Untuk hak sahabat Rasulullah dan untuk hak sahabat AnsharV’ Umar 
berkata, “Aku beijalan bersama-bersama kalian adalah demi sebuah 
sebuah hadits yang ingin aku sampaikan kepada kalian, dan aku ingin 
agar kalian menghafalkannya dalam perjalanan kita ini. Ketahuilah 
bahwa kalian akan mendatangi suatu kaum yang mana di dalam dada 
mereka terdapat guncangan Al Qur'an (yang terdengar) seperti 
guncangan (air di dalam) kuali. Apabila kaum itu melihat kamu, pasti 
mereka akan mempercayaimu. Dan merekapun mengatakan, ‘Para 
sahabat Muhammad S A W’. Maka sedikitkanlah riwayat hadits 
Rasulullah SAW, tentu aku akan menyertaimu.” 

Shahih: Dengan sanad dari Hakim dan disetujui oleh Imam 
Adz-Dzahabi. 



*1j juJI ^jA tiJJli S jL» :JU Jj jj .y ^ — Y V 

/ / * + * ✓ ^ / / / / 

OJ b*j lli C&A 



* ' + * ' 



n -29: Dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, “Aku menemani Sa’ad bin 
Malik dari Madinah sampai ke Makkah, akan tetapi aku tidak 
mendengar dia meriwayatkan satu hadits pun dari Nabi SAW.” 



Shahih: Demikianlah yang dikatakan oleh Al Bushairi. 



21 Shirar adalah nama suatu tempat di dekat Madinah. 

22 Maddu ilaikum a’naaqahunu artinya: mereka akan menerima kamu, mempercayaimu, serta 
memberikan wewenang hukum kepadamu, maka sedikitkanlah riwayat. 



30 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 






Bab: 4. Ancaman Keras Bagi Siapa Saja Yang Sengaja Berdusta 
Atas Nama Rasulullah 0 




s i . i . ^ J O ✓ O ^0 O/ O X ^ ^ y . 

y* j JIS s jx****j» 4\il *a^p . X* * YA 

* " " " 

. jUjl ( j j » aJuuL» I IJUjCU ^jip 



28-30. Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, 23 
hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka ” 

Shahih: bahkan Mutawatir, Ar-Raudh An-Nadhir (707, 885) dan 
Ash-Shahihah (1383). 



01» ijs- \Jjkj )J :IH aajI J jl-j JlS :JlS j^lp ^p .YA -Y ^ 

'A kfjl & 



29-3 1 . Dari Ali, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah 
kalian berdusta atas namaku, sesungguhnya berdusta atas namaku 
akan membuatnya 24 masuk neraka ’’ 

Shahih: Muttafaq alaih. 



^ :S jbl Jli :JlS dUC. J, ^pTY -Y'* 

✓ ^ ^ ' ' 

i'» ^ . * 't S s} » X 

• (J 



30-32. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa berdusta atas namaku (Saya menduga beliau bersabda. 



23 Mula 'ammidan, artinya: bermaksud untuk berdusta atas namaku karena tujuan-tujuan tertentu yang 
bukan karena adanya kesalahan ataupun kelalaian. 

24 Yuliju, artinya, akan dimasukkan ke dalam neraka semua yang melakukannya, walaupun hanya dengan 
mengambil dalil dari hadits tersebut atau mengakui dan meriwayatkannya. 

Shahih Sunan IbnuMajah — I 31 M 




“ Dengan sengaja. ’, ”) hendaknya dia mengambil tempatnya di 
neraka ’. ” 



Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir (707). Muttafaq alaih. 



‘J* 'J& ^ H iut jii :jii ^ .rr-rv 



. jllli 4 J buL» I 



31-33. Dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia 
mengambil tempatnya di neraka ’. ” 

Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir. 



•j u ‘ji 'Sj& ^ ii j > .rt-rr 

. jLji oJLjcL* \ UI 



32-34. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Rasulullah bersabda, 
‘Barangsiapa mengada-adakan dusta 25 atas namaku, sedangkan aku 
tidak pernah mengatakannya, hendaklah dia mengambil tempatnya di 
neraka 

Hasan-shahih: Ar-Raudh An-Nadhir, Al Misykah (5940). 



lii J * J & 0 &\ JjLj LU- :Jli isi£i J .ro-rr 

✓ y * ^ 

oslw* ji iL jlii fjk jvi ;>r, i^i : J^ s 



.jiSi 



o' 



. fy. »r- v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

} J' * | ✓ «* I *• m «r • ^ 



^ J* o s* J* j 



25 Tagawwala , hal ini menunjukkan bahwa memaksakan diri (dalam sesuatu) tidak dapat menjadi alasan 
untuk lepas dari ikatan kesengajaan. 

GD — Shahih Sunan IbnnMajah 





33-35. Dari Abu Qatadah, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda di atas mimbar ini, 'Hendaklah kalian menjauhi 
terlalu banyak menyampaikan hadits dariku. Barangsiapa 
menyampaikan sesuatu dari diriku, maka hendaknya ia mengatakan 
dengan benar dan jujur. Barangsiapa mengada-adakan satu 
perkataan atas namaku, padahal aku tidak mengatakannya, 
hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka ” 

Hasan: Ash-Shahihah (1753). 



H J C J iJ :JU £)\ J i#i J Tl-ri 

\blj > jZs S ii 

j* ^ ' ' 

S -Jjk iur ^ J&j Jui Jj Ji d :Jii 

r* "'y » f * * ** * %' * . ^ 

y/* ,J Lp >UmS 



34-36. Dari Abdullah bin Zubair, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
Zubair bin Awwam, ‘Mengapa aku tidak pernah mendengarmu 
meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW sebagaimana aku 
mendengarnya dari Ibnu Mas’ud dan fulan serta fulan?’ Dia 
menjawab, ‘Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak pernah sekalipun 
meninggalkan Rasulullah SAW sejak keislamanku, tetapi aku pernah 
mendengar satu kalimat dari beliau yang mengatakan, ‘ Barangsiapa 
berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil 
tempatnya di neraka 

Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir. 



L*iT :||| 4)i J Ji5 :Jli jl*U ^p TV-f® 

. jU3» oJbuL» 1 



Shahih Sunan Ibnu Majah 




35-37. Dari Abu Sa’id, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Barangsiapa berdusta alas namaku dengan sengaja, hendaklah dia 
mengambil tempatnya di neraka ” 

Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir. 



Bab: 5. Barangsiapa Meriwayatkan Hadits Dari Rasulullah 0, 
Sedangkan Dia Meyakininya Sebagai Perkara Dusta 



J* ojJ- 'Ja :Jl5 0 y» ^ aIp 4Jl p ^p TA-m 

. Jb-t ^ liJb- 



36-38. Dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Barangsiapa 
meriwayatkan hadits dariku, sedangkan dia meyakininya sebagai 
perkara dusta, maka dia termasuk salah seorang dari dua 
pendusta f .” 26 



Shahih: Muslim. 



Jp «1^. :JU m J* & VJ& Cd ^ .rn-rv 

Oor «Sf ^ 'y, j iiU- 



37-39. Dari Samurah bin Jundab, dari Nabi SAW, dia bersabda, 
“Barangsiapa meriwayatkan hadits dariku, sedangkan dia 
meyakininya sebagai perkara dusta, maka dia termasuk salah seorang 
pendusta. ” 



Shahih: Muslim. 



26 Ahadul kadzibain , bahwa si perawi hadits itu termasuk orang yang akan mendapatkan dosa seperti 
halnya orang yang membuat-buat hadits. 



I 34 M — Shahih Sunan IbnuMajah 





iSji j* l o - 4 : 



Ji» rn ^ o* J* j* .i .-r a 

. j£l£il j£-f # *1 



38-40. Dari Ali, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa 
meriwayatkan hadits dariku, sedangkan dia yakin itu adalah perkara 
dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. ” 

Shahih: Muslim. 



4i)l (J yA j J 13 ijli OjouJl ^ 

\ \ ' * 's*' s s s 9 s m s 

*X>-\ UwO 4j1 iSji j * J OsjJL>«J 



39-41. Dari Mughirah bin Syu’bah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Barangsiapa meriwayatkan hadits dariku, sedangkan dia 
meyakininya sebagai perkara dusta, maka dia termasuk salah seorang 
pendusta ” 



Shahih: Muslim. 



Bab: 6. Mengikuti Sunnah Khulafaurrasyidin 



9 * * ' JIS» \ > S s s' ' ' 's s s O O 

j; ob auI J ys'j ULi : Ju 4 jjC -M -i' 

* * " S s s 

\j lOj-dl L$~* 1 cJL>r- J 4*Jb 4 jo&'jA 

x ^ S s s s 

:JUi llJl b^iaPj t^ul J j 

tl-b-Ui ^ OjjLs j Ijlp 01 J l4plUJlj <0j| 

L^Jp l^aP jjXil^Jl ftUUJl 4s*sj 

4p«Aj JS" Ob j jvi'Llj 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




40-42. Dari Irbadh bin Sariyah, dia berkata, “Pada suatu hari, 
Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Kemudian 
beliau memberikan nasihat yang sangat mengesankan, 27 yang 
menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Beliau ditanya, 
‘Ya Rasulullah SAW, engkau menasihati kami dengan nasihat 
perpisahan, maka berilah kami amanat!’ Beliau bersabda, ‘ Hendaklah 
kamu bertakwa kepada Allah, dengan mendengar dan taat, meskipun 
yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah. 
Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku, 
maka hendaklah kamu berpegang pada Sunnahku dan Sunnah 
Khulafaurrasyidin' yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi 
gerahammu 29 dan jauhilah perkara-perkara yang baru, sesungguhnya 
setiap bid’ah (perkara baru dalam agama) adalah sesat’. ” 

Shahih: Al Irwa ' Al Ghalil (2455), Al Misykah ( 1 65), Azh-Zhilal 
(26-34), Shalat At-Tarawih (88-89). 



o s . \ ^ ^ / /■ /- ✓ 

J) j LjiPj *. (J 15 j >- T Jb . £^T"”£^ 

/ / y y 

01 j»l J fJj i: :dii Op’l 

V tOadi Jk ji :Jli JL^i; dui 

ifcui Sjk fei lio, s ^ 

x ✓ X x x X x -X 

*t£Ji aLj ^ ^ n. 



27 Balighah berasal dari kalimat mubalaghah, yaitu; memberi peringatan dan menakut-nakuti secara 
mengesankan. 

28 Khulafaurrasyidin ; ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah khalifah yang empat 
Pendapat lain mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan para ulama kaum 
muslimin, maka mereka disebut juga dengan khulafa' (pengganti) Rasulullah dalam menegakkan 
kebenaran dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. 

2<> An-Na\vajidz, artinya; gigi-gigi taring. Ada pendapat yang mengartikan, “Kesungguh-sungguhan dalam 
perpegang kepada Sunnah, sebagaimana perbuatan seseorang yang membawa sesuatu dengan 
menggunakan gigi taringnya dan menggigitnya supaya tidak lepas.” 



I 36 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




Cjli Ijlp Oj_j ipliaJlj ^SLjs-j 



.Sull xi li£^- 



41-43. Dari riwayat yang lain, dia berkata, “Rasulullah SAW 
menasihati kami dengan nasihat yang membuat air mata bercucuran 
dan membuat hati bergetar. Kemudian kami bertanya, ‘Ya Rasulullah 
SAW, sesungguhnya ini adalah nasihat perpisahan, lalu apa yang 
engkau amanatkan kepada kami?’ Beliau menjawab, ‘Aku telah 
meninggalkanmu dalam keadaan putih bersih, 30 malam harinya sama 
dengan siang harinya. Tidak ada seorang pun yang akan berpaling 
padanya kecuali akan binasa. Barangsiapa di antara kalian ada yang 
masih hidup, kemudian melihat perselisihan yang besar, maka 
hendaklah kalian berpegang kepada apa yang sudah kamu ketahui 
dari Sunnahku dan Sunnah Khulafaurrasyidin sesudahku yang 
mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahammu dan hendaklah 
kamu taat, meskipun yang memerintahkanmu adalah budak dari 
Habasyah. Sesungguhnya keadaan seorang muslim 31 itu ibarat unta 
yang diikat hidungnya dengan tali, lalu ke mana saja digiring ia akan 
patuh (taat) ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (937), Azh-Zhilal. 




IL jk :JU .oJli .tt-t Y 

✓ ✓ fi * s * + 

^ ^ ^ ^ ✓ X ✓ / 9^ y Jl 

,0 ^ «ij AaJu a)oS- j* LJslP jS jt-J 



42-44. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mengimami kami shalat Subuh. Kemudian sesudah selesai, beliau 
menghadapkan muka kepada kami dan memberi nasihat yang sangat 
mengesankan, lalu beliau menyebutkan hadits seperti di atas.” 

Shahih: Azh-Zhilal (32). 



M Alal-Baidha : Artinya, agama dan argument yang jelas yang benar-benar tidak tidak ada kesamaran. 

31 Fa Innamal-Mukmin artinya, keadaan prilaku orang mukmin yang dapat meninggalkan perbuatan 
sombong dan selalu berendah diri. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




Bab: 7. Menjauhkan Diri dari Bid’ah dan Perdebatan (Polemik) 



■ aasI J j ** j OIST : Jli Aiil ^ yli- . £® — 1 T* 

o ^ > . oi ^ * -'O ✓ /^0 ^ r i ^ ^ o i/o ( 

1 J^aj — jJUw* AjlS — OlP j c A j JAP J COU-^ 

#* " 

4Jw4 OyLj apLJIj lll c-i*j 

s' S ^ v ^ 

^ 't . r * o s . # \ *\ *** &£ \ 9 * h" - ^ t» 

^>- j t<5)l <_-ju5 jj^ 4 ^>- L 4 ' ! Jj-flj Aju**JI 

/ ✓ / / / 

*t ^ ^ ^ w ✓ o ** , i' £ii>' 0 * >ln *'. ' *» * l y o s 9 ' \i 

jl5 j (, ajjl ^ apJj 15 j c LgJ u J j>^o 

(J /- ^ J# x 

.^Jlj (_5^ ipilv» j' W® ^ y (V*J 4ia>!>U 'i/U* ii y ^y» : J jij 



43-45. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW apabila 
sedang berkhutbah, maka memerahlah kedua matanya dan 
meninggilah suaranya serta bertambah kemarahannya — seolah beliau 
komandan 32 pasukan perang — yang berteriak, ‘Musuh akan segara 
datang menyerbu pagi ini! ’ Kemudian beliau melanjutkan, ‘Saat aku 
diutus , datangnya hari Kiamat adalah (berdekatan) seperti kedua 33 
ini ’. Seraya beliau mensejajarkan antara kedua jarinya, telunjuk dan 
jari tengahnya, kemudian bersabda, ‘Amma ba’du, sesungguhnya 
sebaik-baik perkara (yang ada diantara kalian) adalah Kitab Allah, 
dan sebaik-baik petunjuk 4 (jalan) adalah petunjuk yang dibawa 
Muhammad. Sejelek-jelek urusan 35 adalah perkara-perkara yang 
baru 36 (bid’ah), dan setiap bid’ah adalah sesat’. Beliau juga bersabda, 
‘Barangsiapa mati meninggalkan harta kekayaan, maka 
keluarganyalah yang memperolehnya. Barangsiapa meninggalkan 



32 Ka 'annahu mundzirul jaisyi , yaitu: orang yang datang untuk memimpin kaumnya terhadap hal-hal 
yang akan menyerang mereka dari musuh ataupun yang lainnya. 

33 Kahatatni, maksudnya adalah: antara diutusnya Nabi SAW dan hari Kiamat saling berdekatan, tidak 
ada yang menghalangi. 

34 Al Hadyi, artinya: petunjuk atau jalan. 

35 Syarrul umur , maksudnya adalah bahwa sebagian perkara amat buruk karena sebagian yang lain, 
seperti syirik lebih buruk dari perkara-perkara yang baru (bid’ah). 

36 Muhdatsatuha , yang dimaksud adalah perkara-perkara baru yang terjadi setelah meninggalnya Nabi 
SAW. 



1 38 I — Shahih Sunan IbnuMajah 






ulang dan keluarga, maka ulang dan keluarganya menjadi 
langgunganku ’. " 

Shahih: Al Irwa' Al Ghalil (608). Muslim. 



[}y\ (^iJl yfc) 4^1 oX» -Uli J 'H :oJU . 1 v- i i 

j\ f' ‘J. obi o Uiidi aoi 

IJt, lij ibuiti b' :JbU ,(ol$! IjJj' VJ ^Kb' U>) 

^ ^ ^ / /✓ 

» •» «, r * , * * f .f. .» r f.-.» 

.j*jb jjJb-b aSJI ^Lp ^UJl ^ «Li o 



44-47. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW membaca ayat ini, 
‘ Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu, di antara 
(isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al 
Qur'an dan yang lainnya mutsyabihat ... ’. Sampai pada firman-Nya, 
‘...dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) kecuali orang- 
orang yang berakal ’. ” (Qs. Aali Imraan (3): 7) Nabi SAW bersabda, 
“ Wahai Aisyah, apabila kamu melihat ada orang-orang yang 
memperdebatkan ayat-ayat ini, maka mereka itulah yang 
dimaksudkan Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap 
mereka.’’'’ 



Shahih: Zhilal Al Jannah (5). Bukhari. 



f 2 0 '' ^ y. \ ^ j / ^ ^ £ 

Jju G <5)1 J y* j JlS :JlS ^p . t a —t d 

.(l) jovi> j%-A Jj) oSj> yG IjJjl <uip \f\t 



45-48. Dari Abu Umamah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Tidak akan tersesat suatu kaum sesudah mereka mendapat petunjuk, 
melainkan mereka yang selalu memperdebatkannya ’. Kemudian 



37 

Fa 'alayya wa ilayya; lafazh ‘alayya dikembalikan kepada lafazh Ad-dain, yang artinya utang. 
Sedangkan ilayya dikembalikan kepada lafazh Adh-dhayaa ' yang artinya keluarga. 




Shahih Sunan IbnuMajah — 




beliau membaca ayat, ‘Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka 
bertengkar’. ” (Qs. Az-Zukhruf (43): 58) 

Hasan: Shahih At-Targhib (137). 



Bab: 8. Menjauhkan Diri Dari Pemakaian Logika (Ra’y) dan 

Qiyas 



0) ijli 4))1 J jl ^iLl -'J- tj* t 'V 

;JLi» 'js 3 'ja &> ? i jJLii n 3>t 
jl ij& t i jkJ Cjlj J-ilii jwj» iUip jS ii ilii t *d£i 

' - y / 

i C f, " • 

Iji va» jJLp 



✓ x 



46-52. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, bahwasanya Rasulullah SAW 
pernah bersabda, “ Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu dengan 
sekali cabut 38 dari manusia, akan tetapi mencabutnya dengan cara 
mematikan para ulama lebih dahulu. Kemudian setelah tidak 
tertinggal seorang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang- 
orang bodoh dari mereka sebagai para pemimpin. Apabila para 
pemimpin itu ditanya tentang suatu perkara, maka mereka 
memberikan fatwa kepada manusia tanpa didasari ilmu mereka itu 
sesat dan menyesatkan .” 



Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir (579). Muttafaq alaih. 



> o/ 

s 0 , l'"®* * ® ✓ 

j+p" 



°Ja :0 <oil J J* j Jli : JlS ‘j* .©r '-tV 

✓ - ✓ 

■»,;!( • ' '\' ** °i i' ?r 

. 0 113 1 fjA . JS' A-oj 1 



38 

Iniiza an, artinya adalah mencabutnya dari dada seorang alim. 

I 40 I — Shahih Sunan IbnuMajah 





47-53. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Rasulullah SAfV bersabda, 
‘Barangsiapa menerima fatwa 39 yang tidak benar, 40 lalu dia beramal 
dengannya, maka dosanya ditimpakan kepada orang yang memberi 
fatwa 

Hasan: Al Misykah (242). 



Bab: 9. Iman 



<0)1 J y* j <J 13 ‘Jti o j. j* tjS’ . ©V— £A 

<J| ^ Jy c jjJaJl (Z' >£& -Oyl 1- ji- 

✓ / / /■ X 

^ oui s.GJtj t <0)1 ^1 



48-57. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
7/ram /7« terdiri dari enam puluh tiga — atau tujuh puluh — bagian, 4 ' 
(ukuran) yang paling rendah adalah menyingkirkan bahaya dari jalan 
dan yang paling tinggi adalah kalimat Laa Ilaaha Illallah (tiada 
Tuhan selain Allah). Rasa malu 42 adalah salah satu cabang dari 
iman’ T 

Shahih: Ash-Shahihah (1769). Muttafaq alaih, Bukhari dengan 
menggunakan lafazh u Wa sittun”, Muslim dengan menggunakan 
lafazh “ Wa sab’un”. Lafazh ini yang lebih benar. Takhrij Al Iman 
karangan Ibnu Abu Syaibah (21/68). 



y> Uftiya, artinya: barangsiapa terjatuh dalam kesalahan disebabkan oleh fatwa seorang alim, maka tidak 
ada dosa bagi orang yang mengikuti fatwa orang alim tersebut. 

40 Tsabtin, seseorang dikatakan benar jika mempunyai sifat adil lagi bisa dipercaya. 

41 Bid’un, bagian dari sesuatu, yaitu tiga sampai sembilan menurut perhitungan jumlah. 

42 Al Haya'u , menurut bahasa adalah perubahan yang teijadi pada diri seseorang disebabkan kekhawatiran 
terhadap hal-hal yang membuat cela bagi dirinya. Menurut syariat adalah akhlak yang mendorong 
manusia untuk menjauhi keburukan dan mencegahnya untuk melanggar hak-hak orang lain. 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 





tef J*J ^ 





^ :Jl5 ['s± J>\ iiii jl^] > 

. jlc'yi ^ ^ *£J» 0] :JUi wGJ» ^ 



49-59. Dari (Abdullah bin Umar), dia berkata, “Suatu hari, Nabi SAW 
mendengar seorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya tentang 
sifat malu, 43 lalu beliau bersabda, ‘ Sesungguhnya malu ilu cabang 
dari iman'." 



Shahih: Ar-Raudh An-Nadhir (513 dan 743). Muttafaq alaih. 



jiOb ^ -5)1 J Jii : Jii ^i] <&i -lp 'J* .n . -o * 

!>* Cr 4 Cr 4 ^ </* ^ o 4 

s* ' ^ ^ ^ " 

.01j?1 J ^ /*• j* *->■ Jlj&* *qJi 015"” 



50-60. Dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘‘Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya 
terdapat kesombongan seberat biji sawi, dan tidak akan masuk neraka 
seorang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi 



Shahih: Ishlah Al Masajid (115). Muslim. 



^ - 131 aMI J Jl* ijli (^jAsxil »L*J< ^j£- 

^ aS* jS>~\ aJSI^i- 4 Llj j lili jjjj* wOii 

* ^ / /z' / / z' z' / //- 

jjili (,-^jij^-i sJSl^fw* jJJ IjjJi -J 

/ >■'/■ z' / / z' y/ / X 

0 y yai j \Z*-a 1^315"* \Sjj idjljAj ! Jl5 cjUJl 

/ / 

,0 . <-/ .0 J J S' s O 4* ' I . 

O * * 9 * % ° I • I • I l ' I ^ ''l " 0 t • | / ' // • * > " t" ' 

j£> i y* j>- U J ^JO) ! J j-a-^ 3 tjUI u** J U*-* 



41 Ya’izhu akhahu fil haya\ maksudnya adalah mengingatkan tentang keberadaannya, serta 
mendorongnya untuk meninggalkan rasa malu tersebut. 




— Shahih Sunan Ibnu Majah 




yi • ' * »>{*•''»*' A' r • > ° 

f < u » j u ’ J 3 « j 

t«£r Ji «fi&f ji 141.J c 4 ^ -*u*f J jiS» sfi&f 

y- / y ^ ' ■'' 

O y' ^ ® f ^ I l'* ** t . - O x ✓O y'® * J ^ . | „•'l • * f ■* 0 A 

J* » ^r- ^>-1 : JjA> p-J cLJ y*l A$ ^ U*- ^>-1 Uj J : j >^3 

; #y ^ x -* © ^ ^ ^ ^ 9' " " 

ijLyaj Oj_J <uii J <1)IS" ^jy» /*-j cOli.'yi jtL- 3 0 jj A-Ii ^ jlT 

. JS ^ ^y* «S- JUiy» aJs ^ OlST* jy» *J t jllp 

yf y' ^ ^ y' y' s* 

^ y' y' /« ^ fi y' A ^ | 9 «/ / ^ g, ^ ^ y' ' 

5 ji JliilA yjliaj V 4J4I t)j) tyilli '”^ p JtS 

* ' ' ' * ' 

* * 9 0 9 

0 f. y' 9 f J 0 J | 0 O, A' .y'* .y' >9 ** " ^ |' , ./ 

(WJa£ ijsrl 4 j JU OJjj IgiPwaj dX> Jjj 



51-61. Dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Apabila Allah telah melepaskan orang-orang beriman dari 
neraka dan mereka sudah merasa aman, maka perdebatan salah 
seorang di antara kalian kepada temannya sewaktu di dunia dalam 
mempertahankan kebenaran tidak lebih seru dari perdebatan orang- 
orang beriman terhadap Tuhan mereka dalam membela saudara- 
saudara mereka yang dimasukkan Allah ke dalam neraka ’. ” Beliau 
melanjutkan, “Maka mereka berkata, ‘Ya Tuhan kami, mereka itu 
saudara-saudara kami yang mengerjakan shalat bersama kami, 
berpuasa bersama kami dan menunaikan ibadah haji bersama kami, 
mengapa Engkau masukkan mereka ke dalam neraka? ’ Allah 
berfirman, ‘Pergilah kamu sekalian dan keluarkanlan siapa saja di 
antara mereka yang kamu kenal! ’ Kemudian mereka pun mendatangi 
saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka dan 
mengenali mereka dari wajah-wajah mereka, wajah mereka tidak 
termakan api. Di antara mereka ada yang termakan api hingga 
pertengahan betis, ada yang termakan api hingga tumit kakinya, dan 
— akhirnya — mereka mengeluarkan 44 saudara-saudara mereka ketika 



Ini menjadi dalil bahwasanya seorang yang meninggalkan shalat sedang dia masih meyakini 
—kewajiban — shalat tersebut, maka dia tidak akan abadi di dalam neraka, karena orang-orang yang 
dikeluarkan dari neraka itu bukan dari golongan ahli shalat dan orang-orang yang mengerjakan shalat 
telah dikeluarkan terlebih dahulu. Saya mempunyai beberapa catatan terhadap hadits ini serta penjelasan 
tentang dalil-dalilnya yang saya tulis dalam suatu pembahasan. 




Shahih Sunan fbnu Majah 




di dunia ilu sambil berkata, 'Ya Tuhan kami, telah kami keluarkan 
orang-orang ilu seperti yang telah Engkau perintahkan kepada kami 
Kemudian Allah berfirman, 'Keluarkanlah siapa saja yang di dalam 
hatinya terdapat iman seberai sekeping dinar, kemudian siapa saja 
yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi ” 

Abu Sa’id berkata, “Barangsiapa tidak percaya, maka hendaklah dia 
membaca ayat, ‘ Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang 
walaupun seberat biji sawi. Dan jika ada kebaikan seberat biji sawi , 
niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisinya 
pahala yang besar." (Qs. An-Nisaa' (4): 40) 

Shahih. Zhilal Al Jannah (857), Ash-Shahihah (3054). Muttafaq 

alaih. 



fa 0 yji ~ :Jli i>sl A M-** 

«U USSjU oi>ii &L- p idVji\ fa oi jS 

.L f Lcl 



52-62. Dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, “Kami pernah hidup 
bersama Rasulullah SAW dan kami adalah pemuda-pemuda yang 
gagah, 45 kami belajar iman sebelum mempelajari Al Qur'an. 
Kemudian kami pun belajar Al Qur'an, maka bertambahlah keimanan 
kami itu.” 

Shahih. 



✓ ✓ 






I2T :JU Al 'gs- j .it-er 

Ji\ {j j» y j— AiAi A'- 1 -*' J* - j 



45 Hazawirah, lafazh ini merupakan bentuk jamak dari kata hazawwar, yaitu: seorang pemuda yang kuat 
lagi punya keteguhan sikap. 

I 44 i — Shahih Sunan IbnuMajah 




^J\ 4S. 'S' J 'xL>\i { J!}\ ; Jli \1a 4Sj*i 'i J t yL* 

✓ + * ' ' * 

:JlS C» L : Jtf 4 Aj j>«j ajJj c<ul5^ j 

> / ^ /■ x 

tol5"^)l *lilj to*>OiJl f^!j t<04l J ^Jlj a»1 ^1 aJI N 01 

X v' ✓ / ✓ ^ / / 

J ^ > J/ fff* * t* i^o <* , «" *>• >• t. ... 9>, |i i s ' • \ * m ' * f o ' s 

cAiJUoj j AJUw Al* 11 ~>ol9 cCJX^ I J lA$ cC-~J 1 £>- J t JUx*j fj^j 

a aL-jj a^SCj^Gj a\sL 01 I Jli ?uLc^H l* 1 j : Jli 

✓ X //> // < ✓ / ✓ o' 

aJLmj ajj» L~*t_*i coiJU^ ! Jli to d ^>- jJjLilj ^>-^/1 

✓ ✓ ✓ / / / ✓ 

tol y oJblST <04 1 jl*j 01 ; Jli ?0L~>-^1 L* 1 j ; Jli t aSjJsj j 

✓ 

l^Ip JylUl l> :Jl5 ?APllJl :Jli .iily ifo oly ^ 0} iJijli 

✓ / / 

Jli— tigijj a^Ni -bj oi t Jli Vi^j ji^i b*i ;Jii c^JjL*Ji ^ jJpL 

t^UJl £.lpj SJliJl SlJjJl oLi>Jl lS J 01 J — ^ ytll *-S?c*Jl Jllj J 

:jui y%‘ S y» p :J« «O £ ->/>* 

ji'lff Ji> ilii :Jli cjliif il :oii fji> y yji 



53-64. Dari Umar RA, dia berkata, “Suatu ketika, kami duduk-duduk 
bersama Nabi SAW. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat 
putih bajunya, sangat hitam rambut kepalanya, tidak nampak padanya 
bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya.” 
Umar berkata, “Laki-laki tadi duduk di depan Nabi SAW, lututnya 
disandarkan pada lututnya yang lain (duduk sambil bersila), lalu kedua 
tangannya diletakkan pada kedua pahanya lantas berkata, ‘Wahai 
Muhammad! Apakah Islam itu?’ Beliau SAW menjawab, islam 
adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 
sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan 
ibadah haji’. Lelaki tersebut berkata, ‘Engkau benar!’ Kami sangat 



Shahih Sunan IbnuMajah — QO 




keheranan, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. 
Kemudian laki-laki tersebut kembali bertanya, ‘Hai Muhammad! 
Apakah iman itu?’ Beliau SAW menjawab, 'Kamu percaya kepada 
Allah, malaikat-Nya, rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat dan 
kepada takdir yang baik maupun yang jelek’. Dia berkata, ‘Engkau 
benar!’ Kami sangat keheranan, dia yang bertanya dan dia pula yang 
membenarkannya. Kemudian laki-laki tadi bertanya, ‘Hai 
Muhammad! Apakah ihsan itu?’ Beliau SAW menjawab, ‘Kamu 
menyembah Allah, seakan-akan kamu melihatnya. Kemudian jika 
kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu'. Lelaki 
tersebut bertanya, ‘Kapan Kiamat itu tiba?’ Beliau SAW menjawab, 
‘ Orang yang ditanyapun tidak lebih tahu daripada orang yang 
bertanya’. Laki-laki tadi kembali bertanya, ‘Kalau begitu, apa tanda- 
tandanya?’ Beliau SAW menjawab, ‘Jika kamu melihat seorang 
hamba perempuan melahirkan majikannya 46 (Waki’ berkata, “Yakni 
orang-orang Ajam (non-Arab) telah melahirkan keturunan Arab”) dan 
kamu melihat orang-orang miskin tidak berbaju dan telanjang kaki, 
yang bekerja sebagai penggembala kambing, mereka bermegah- 
megahan dan meninggikan bangunan ’. ” Umar berkata, “Sesudah tiga 
hari berlalu, aku bertemu dengan Nabi SAW, beliau bertanya, 
‘Apakah kamu mengetahui siapa laki-laki itu?' Saya menjawab, 
‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya’. Beliau SAW 
berkata, ‘Itulah Jibril AS, dia datang kepadamu untuk mengajarkan 
urusan agamamu ’. ” 

Shahih: Adz-Dzilal (120-127), Al Irwa' (1/33-34). Muslim. 



Cy % <Uli J jLj 015T" :Jl3 iy'jA ‘Jf- .*\0 -O i 

' ' ' / / 

4))b 01 ! J U 4iSl J Ij ! Jlii 



✓ / / 






46 An talidal amatu rabbataha, maksudnya: seorang anak perempuan yang mengatur seorang ibu, karena 
sering berbuat durhaka; seperti aturan seorang majikan perempuan terhadap hamba sahaya. Tatkala terjadi 
kedurhakaan pada diri seorang perempuan itu lebih sering, maka dikhususkan penyebutan kata anak 
perempuan dan budak perempuan dalam hadits ini. 

I 46 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




C» <5ll J y* J \j I Jli C J C^jUJj <L*jJ 4-1^ J 

/ / ✓ / / / / >■ / // >/ 

t5j o^C^Jt *-iJ j cl~Ii 4 j ii jJuJ <uil jl : JU 

✓ y>/ / ✓ 

C» <5jl ^ iJlS Il)Ca*j tOsjjA» Jl «ISTjJt ^SjJj 

:JU 42Jtj5> «ols oly *i! 0} kiJjls tol jJ (iJjlS^ *i)l x*J DI ; Jli ? oL~>-'yi 

^ jaLu ^ jjkl i 4 £ j yiiii c. : ju ri^ilJi Ja iui i; 



blj cicipi jDil k_fJLJ J ls ^**yi c->aJj bl j-il d-L-b-ll* 

^-<JL*j S/ (_/■*••->- ^ il^l jD>l ^ t jLJl ^ j*i*Jl tSs- j JjljaJ 

*< ' ' * S S S s / 

i4*ii jj£ apiUi «jlp ii oi) 0 i»i j^l/, Sg ii ^i 

<S^ l*j ld£ L & lili lij li j*isuj 

t* * I ^ ^ 4 ^ ^ ^ i o f * f 

j*~Ip 4MI Ol o ji?jl 



54-65. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Suatu hari Rasulullah SAW 
menampakkan dirinya di antara orang banyak, lalu seorang laki-laki 
datang kepadanya dan berkata, ‘Ya Rasulullah! Apakah Iman itu?’ 
Beliau menjawab, ‘(Iman adalah) kamu beriman kepada Allah, 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan perjumpaan 
dengan-Nya, serta beriman kepada hari kebangkitan’. Laki-laki itu 
kembali bertanya, ‘Ya Rasulullah! Apakah Islam itu?’ Beliau SAW 
menjawab, ‘(Islam adalah) kamu menyembah kepada Allah dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan menegakkan shalat 
yang telah ditentukan (waktunya), menunaikan zakat yang diwajibkan 
dan berpuasa di bulan Ramadhan’. Laki-laki itu kembali bertanya, 
‘Ya Rasulullah! Apakah Ihsan itu?’ Beliau menjawab, ‘(Ihsan adalah) 
kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Kemudian 
jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu ’. Laki-laki 
tersebut kembali bertanya, ‘Ya Rasulullah! Kapan Kiamat akan tiba?’ 
Beliau menjawab, ‘Orang yang ditanyapun tidak lebih mengetahui 
daripada orang yang bertanya, akan tetapi akan aku katakan 



Shahih Sunan IbnuMajah — nn 




kepadamu tentang syarat-syaratnya ; apabila seorang hamba sahaya 
perempuan telah melahirkan tuannya, itu termasuk syarat-syaratnya; 
apabila penggembala kambing bermegah-megahan dengan gedung 
bertingkat, itu juga termasuk syarat-syaratnya. (Kiamat) itu terjadi 
pada lima 47 hal, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali 
Allah'. Kemudian Rasulullah membaca ayat, 'Sesungguhnya Allah, 
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat, dan 
Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di 
dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak 
seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ” (Qs. 
Luqmaan (31): 34) 

Shahih, Al Irwa' (1/32/3). Muttafaq alaih. 



:JlS IH J 



i 01 OiJC. J 'J* AV-0 0 
L ~ C. : Jli jU 






55-67. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga 
dia mencintai saudaranya (Atau beliau bersabda, “ tetangganya . ”) 
seperti dia mencintai dirinya sendiri. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (73), Ar-Raudh An-Nadhir (129). 
Muttafaq alaih. 



S/ \%t> J Jli :Jli dJJi^ J> ^-ii jp 

" " * ' ' ' 

.J-lU ^ 4 L^l 0/1 J>- 



47 Fi khamsin, maksudnya: ketetapan waktu terjadinya hari Kiamat itu termasuk dalam lima perkara yang 
tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah 



48 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




56-68. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga 
aku lebih dicintainya daripada anak-anaknya, kedua orang tuanya, 
bahkan dari semua manusia ' .” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



4\J» 

f o y 






s e 9 

M 'J}*?- N j d iSfJi \ 

^Lji i r^s * »S» ^ 



57-69. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Rasulullah SAW bersabda, 
‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan 
masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman 
hingga kalian (dapat) saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan 
tentang sesuatu yang jika kalian kerjakan dapat membuat kalian 
untuk saling mencintai? (Yakni) sebarkanlah salam di antara kamu Y’ 



Shahih: Al Irwa'( 777). Muslim. 



|*»L****Jl 4^1 J J 13 awI ' ktfi' ,Y * — © A 






.o y y 

■A 



58-70. Dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Mencela seorang muslim itu perbuatan fasik, dan membunuhnya 
adalah perbuatan kufur 

Shahih: Muttafaq alaih. Lihat Shahih Al Jami ’ (3595). 



48 La tadhulul jannah; huruf lam di dalam kalimat ini adalah tam nafyi (penghapusan), bukan lam nahyi 
(larangan), seperti huruf lam dalam firman Allah “wala tu 'minu 



Shahih Sunan IbnuMajah — QD 





>l3l jjlit 01 Al J Jli :Jli ^1 ^ .VT-M 

z' / ✓ "* ✓ 

. ^ ^ u i ^ ^ i ^ t ^ ^ , r . , ^ \ i i . °. f , > s o s &* 

ijjJjj cojA^yflJt Ij^jij j c<Ull J ^ j} ^Jj J 0 » Ij-Lg-Jo 

. SlT> 



59-72. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘v4£w diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka rela 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya aku 
adalah pesuruh Allah, menegakkan shalat dan menunaikan zakat ” 

Shahih Mutawatir: Ash-Shahihah (407). Muttafaq alaih. 



M Al Jli : Jii ^ Al ;>J j£. J ibJ 'j* .vr-n * 

'■* - y * y y 

c*ttl ^ ^ JJlit Jl o j-aI 

Z " Z / yy 

.olS^Jl coOlJaJl 



60-73. Dari Mu’adz bin Jabal RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga 
mereka rela bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah , dan 
sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, menegakkan shalat dan 
menunaikan zakat 

Shahih Mutawatir. 

Bab: 10. Takdir 



o^CJi H Al J J Al 'J* yz-W 

y Z s y y y 

y * * j J 0 J y 0 .y O 

. S 'Z i .* 0 y y yO * £ * .✓ . o x * J . x f ^ ^ 0 ''tl 

0^->O U^j' ^z* ' ^ j*-S Jj>“l JpJ>- ^4jl (JjwLy2-<Jl 

iiiJt 4 ai cZi p ciuS jl ’d£i p ,iui ji. uii 



fsol — Shahih Sunan IbnuMajah 





y' Q * «5 — ^ y' J „ 0 y' yljy'^y' £ * y' y' 0 ♦ ^y'. * y' • ^ ''O * ^ y' 0 

cJLjl*w ^1 ^yi^j 43 jjj 4 jL^“Ij aJUp v *S I I(Jyu 3 cC^L*Ju xjju 

y' ** y' X ^ y' V' y' 

<Uj Oj^o C« ^i>- aI^JI Jj&I ^ «A>-l ^! 0w ^ e5~' J ^ 

y' y' y' y' y' y' y' y' y' y' 

t jlJt ^Jjhi JJLju AJLP Cf' Iji l^j 

y' y' y' y' y' y' y' ^ y' y' 

c^3i y> 1453 £ a& c. jdi jif j^o jjj 013 



,«SJi jif jii juj OiiS3> «i iA4 



61-75. Dari Abdullah Ibnu Mas’ud, dia berkata: Rasululluh SAW 
menceritakan kepada kami, beliau adalah orang yang paling jujur dan 
terpercaya, sesungguhnya beliau bersabda, “ Dikumpulkan 

penciptaan 49 seseorang di antara kalian di dalam rahim ibunya 
selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah dalam 
masa yang sama, lalu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah 
mengutus seorang malaikat kepadanya yang diperintahkan (untuk 
menyampaikan) empat kalimat. Allah berfirman, ‘ Tulislah amalnya, 
ajalnya, rezekinya serta celaka atau bahagianya ’. Demi Dzat yang 
jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, sesungguhnya salah 
seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni 
surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta, dan 
ini telah ditulis dalam catatannya. Kemudian (ada orang diantara 
kalian yang) beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia 
akan masuk neraka. Orang diantara kalian ini beramal dengan 
amalan penghuni neraka, sehigga tidak ada jarak antara dia dengan 
neraka kecuali satu hasta, serta telah ditulis di dalam catatannya. 
Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni surga, maka dia 
akan masuk surga ’. ” 

Shahih: Zhilal Al Jannah (175 dan 176), Al Irwa' (2143). 
Muttafaq alaih. 



w Yujma’ul khalqu ahadikum. yaitu: dikumpulkan unsur-unsur (bahan) penciptaan manusia yang berupa 
air. Atau, dikumpulkan dengan sempurna. 



Shahih Sunan Ibnu Majah — L£I 




■'O y 0 ✓ ^ ^ M» "z' 

tjloil tii ja t y, ^ £jj :Jl5 ^^JjjJl jjI jjo .V*V-*VY 

^ _ O J y ✓ % s y X s S A > 

, '\ * 1 ... O ^ y O Z y£ * Qyt 0 ty $ \' ' .* . f * 

\ j \ !cJ -a3 ^jl ci~Jli cc^ ^U- JL^aj 01 

** ' "z' Z' ^ ✓ 

yr^ ‘jOiJl tii Jz* f.^ ^Ju ^ Ji Aji jiUl 

AJil jl :JUi tAj 01 aJJI JiJ tf -(cOo ijJJi -y* nj y\ } 

' ' ' * ” y y y " y y 

O * ' " O .y O > , l. i > O . y * y O * s*, y '. 0 f ^ I 0 f'" {' \' ' ' \° \ ' *• ' 

I» $■ *> - J jJj j^U£> ^wP j-*j <U>jl 4 j!jU^ Jjfcl ^ojp 

^ 0 y yy yy 

j^i jL ai oir y'} t ajn^i ^ 14 J i> cii£j 

Sf ' y y y y 

y w r « 0^ i'z' ''l 0 ^l**!'' v' t i ** . OJ * £ .yy J, ( ° 0 (■ 

C jXa Jb j-4 JJ J*3 u Aiii J-s~^ ^ AjLOj Jb*-I J*>- jl 

z' yy yy y y y ~ y y # y y 

cillLyaJ Li OIj ^Ssj jJ dJLL^I li Jl L>ci 

^5^' ^L> 0 ' OAJp ^ j t jlJl cJLpS I Ai ^p ^ip 01 oJUI j 

t^l Jli jL> ^S”Oi <OC~i Aiil jIp aijli caJi!3 i y>LS a!)I 

y y s y 

c*yii U* Jju ; Jlii aJ11w$ Ajjj j->- o~Jli tAjbJj»- 01 aO-f - N J ! 

:JUi cA^lI-i c^jU jjI Juj LjU ciiCli ojU jj Ju'j c-Jl :Jl>j 

jl C_^jp 4\il 01 Aiil J Jy^j <S-~*y*yyt 

yy yy , , 

O O >1 *Qy **y * y O f I f 0 > y y Q 'y 0*1 , 7 * o' y * y O * y^. y \ 

U* CjuJ J jJj (*Jus» jAj 

* « « 9 i I ^ * . * I t ^z' , O f . *y . * £ * > yy y . ^ ^ a « [/ 0 1 1 ^ 0 f 

-UAJ — Jl>-I Jilir- JlA jl— JL?-I Jli- OJJ OliT C f ^Jlipl 

" * y y f ' ^ X- 

0 JjCs>I U 01 jt-Ui3 c a 15^ jJjJL) Oia» aJLJ li c oil J-^ 

yy yy yy y y y - y 

ji Ji LS oi iiif} cic^li ’J iifcf u} iiiiki vsj J 

y y y y ✓ ^ ’ 

.jilii aa*s ia 



62-76. Dari Ibnu Ad-Dailami, dia berkata, “Terbersit dalam hatiku 
perasaan sangsi terhadap takdir. Oleh karena itu, aku merasa takut 
apabila hal itu dapat merusak agama dan urusanku. Akhirnya, aku 



I 52 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 




datang kepada Ubay bin Ka’ab untuk bertanya, ‘Wahai Abu Mundzir! 
Sesungguhnya telah terbersit dalam hatiku kesangsian terhadap takdir. 
Dan aku merasa takut apabila hal itu dapat merusak agama dan 
urusanku. Wejangilah aku, semoga Allah memberikan manfaat atas 
wejanganmu itu kepadaku’. Ubay bin Ka’ab berkata, ‘Seandainya 
Allah berkehendak untuk menyiksa hamba-hamba-Nya yang berada di 
langit dan di bumi, niscaya Dia pasti akan menyiksa mereka, namun 
Dia tidak (akan sekalipun) menzhalimi mereka. Seandainya Allah 
merahmati mereka, sungguh rahmat-Nya itu lebih baik bagi mereka 
daripada amal-amal kebajikan mereka. Seandainya kamu mempunyai 
emas sebesar gunung Uhud, atau —kekayaan— sebesar gunung Uhud, 
kemudian kamu infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima infakmu 
sehingga kamu beriman kepada takdir, sehingga kamu mengetahui 
bahwa musibah yang menimpamu tidak akan meleset 30 darimu dan 
yang terhindar darimu tidak akan menjadi musibah bagimu. Jika kamu 
mati dengan — keyakinan — selain ini, pasti kamu akan masuk neraka. 
Tidak apa-apa jika kamu mendatangi saudaraku, Abdullah bin Mas’ud 
untuk bertanya kepadanya’. Kemudian aku mendatangi Abdullah bin 
Mas’ud dan menanyakannya, dia memberikan jawaban seperti apa 
yang dikatakan Ubay. Dan Dia mengatakan, ‘Tidak apa-apa jika kamu 
mendatangi Hudzaifah dan bertanya padanya’. Dan Hudzaifah pun 
menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Ubay dan 
Abdullah. Lalu dia berkata, ‘Datanglah kepada Zaid bin Tsabit dan 
tanyakan kepadanya!’ Maka, aku pun mendatangi Zaid bin Tsabit dan 
bertanya padanya.” Zaid berkata, “Aku mendengar Rasulullah 3AW 
bersabda, ‘Seandainya Allah berkehendak untuk menyiksa hamba- 
hamba-Nya yang berada di langit dan di bumi, niscaya Dia pasti akan 
menyiksa mereka, sedangkan Dia tidak zhalim terhadap mereka. 
Seandainya Allah merahmati mereka, sungguh rahmat-Nya itu lebih 
baik bagi mereka daripada amal-amal kebajikan mereka. Seandainya 
kamu mempunyai emas sebesar gunung Uhud, kemudian kamu 
infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima infakmu sehingga kamu 



50 Liyukhti'uka, artinya: tidak akan meleset darimu dan akan menimpamu, bahkan takdir itu pasti akan 
tepat mengenai sasarannya. 




Shahih Sunan Ibnu Majah 




beriman kepada takdir sepenuhnya. Maka, perlu kamu ketahui bahwa 
musibah yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan sesuatu 
yang mesti terlewat darimu tidak akan menjadi musibah bagimu. Jika 
kamu mati dengan (keyakinan) selain ini, pasti kamu masuk neraka ” 

Shahih: Zhilal Al Jannah (145), Al Misykah (115), Takhrij At- 
Thahawiyah (447). Muttafaq alaih. 



eiCls c s j* oJUj ^1)1 jIp C* i- :Jli ^Jlp .VV-1T 

a-k*JL» -iij J^-l 1-» iJLa# ^ 

cS/ :Jii cjTi iiii l: :jj tjilji ^ «SJi ^ 

/ / / ✓ / y ✓ 

Jfrj J*( ji dS) f> p <ii jii. a £2 <1 jks % I jbi 

5< ✓ X* / O 

'O 'O ' t o ' S *' 'O ) i | fit' ' )' • 'O ) | . '*>&'' 

' ' ' 

^ r _^xj \j 



63-77. Dari Ali, dia berkata, “Kami sedang duduk-duduk bersama 
Nabi SAW, beliau menggenggam sebatang ranting, lalu beliau 
memukul-mukulkannya ke tanah. Kemudian beliau mengangkat 
kepala dan bersabda, ‘Tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali 
telah ditetapkan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka’. 
Beliau ditanya, ‘Ya Rasulullah! Jika demikian, tidakkah lebih baik 
kami untuk bertawakkal?’ Beliau SAW menjawab, ‘Jangan! 
Beramallah dan jangan (terlalu) bertawakkal, 51 karena semuanya 
akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan baginya’. 
Kemudian beliau membaca ayat, ‘Adapun orang yang memberi dan 
bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), 
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan 
adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya serba cukup, 



51 Afala nattakil ; “Al Ittiktal” artinya meninggalkan usaha (pasrah). 




— Shahih Sunan IbnuMajah 



serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan 
menyiapkan baginya jalan yang sukar’. ” (Qs. Al-Lail (92): 5-10) 

Shahih: Zhilal Al Jannah (171), Ar-Raudh (701). Muttafaq 

alaih. 



J Jis :Jt» o'J'J» t J* .ya-M 

r. i , t. 



* > 



£ »' $ </j o'P ^ A» J\ ISTj 

✓ * / / ✓ / / ✓ / <> 

C-i*3 *)li Oli c^3?c*J Aiib j cOJjuLj 

* * /■ ✓ ✓ ✓ 

JJLp Ttiflj Oli t L jii l^j 4<d)l jAi liiT 

.oikiJi 



64-78. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“ Orang beriman (mukmin) yang (berbadan) kuat itu lebih baik dan 
lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang (berbadan) lemah. 
Masing-masing ada kebaikannya. Tamaklah terhadap sesuatu yang 
bermanfaat bagimu dan mintalah pertolngan kepada Allah, serta 
jangan bersikap lemah. Jika kamu tertimpa suatu musibah, maka 
janganlah berkata ‘Seandainya saja aku berbuat begini dan begini 
Akan tetapi katakanlah, ‘Allah sudah menakdirkan. Apa saja yang 
Dia kehendaki pasti terjadi’. Ketahuilah bahwa kata ‘seandainya’ 
akan membuka jalan bagi syetan untuk menggoda. ’’ 

Hasan-Shahih: Azh-Zhilal (356). Muslim. 



✓ % S > 2 -'O ( » , „ ijcS, £ ^ * o * ^ Qs % i o S 

p?" ^ o* j*** * s- j* <-$* J* 

'j, ci fSI b' :J. y i Jia C& 

dJJ 4iil IJUk-ys»! j>» \j :^ST <j Jl£i cdJOj-ij 



55 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




■< 01 aMI ojJlS y»\ ^Js* to-bj sljyjl 

,£..£ ' * f '7 i ' '• ' * ''T * ' ■ ' "' 7 *' • 

.b jb y» £t S>xi y* jO' J 



65-79. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Nabi Adam dan Nabi Musa saling menghujat (berdebat) Nabi Musa 
berkata kapada Nabi Adam, 'Hai Adam! Engkau adalah bapak kami, 
engkau telah sia-siakan (dan mengecewakan) kami dari surga karena 
dosa-dosamu’. Nabi Adam menjawab, ‘Hai Musa! Allah telah 
memilihmu dengan kalam-Nya dan menulis Taurat untukmu dengan 
tangan-Nya. Apakah engkau mencela atas perkara yang telah 
ditakdirkan Allah kepadaku sebelum empat puluh tahun aku 
diciptakan?’ Maka, Nabi Adam menghujat Musa, lalu Nabi Adam 
menghujat 52 Musa, kembali Nabi Adam menghujat Musa sampai tiga 
kali. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (145). Muttafaq alaih. 



Yp 'y Ajjl (J U “ <JU 4-P 4i)i -A • *\ *\ 

' » - . 9 ^ \ t ' *\ ' \ ' . ir 0 ' i* i i ^ 

-bu C~*Jbj caDI J y* j 'd OL ^ J o-b>-j aUu ‘*jjb ( jAjj 

' ' / - ' / / y— ^ /■ 

.0 ^ O 

. j jJL! 1 ^ (O Jl 



66-80. Dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Seorang hamba belum dikatakan beriman kecuali setelah beriman 
dengan empat perkara; beriman kepada Allah SWT semata yang tidak 
ada sekutu bagi-Nya, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah, 
beriman kepada hari kebangkitan setelah mati, dan beriman kepada 
Qadar ” 

Shahih: Al Misykah (104). Azh-Zhilal (130). Takhrij Al 
Mukhtarah (417-420). 

n Fa hajja, Adam telah memenangkan perdebatannya dengan Musa. Ha! tersebut adalah kepastian yang 
harus dia lakukan, karena seorang hamba tidak mempunyai kebebasan melakukan suatu perbuatan 
ataupun meninggalkannya setelah datang takdir (ketentuan) Allah kepadanya. Yang demikian itu tidak 
pantas dijadikan alasan untuk menimpakan kesalahan kepadanya. 




— Shahih Sunan lbnuMajah 




<&' J jL-j jyo :cJli L$Ip &\ 4ltjl p *^p .a ^ -*\ V 

✓ " ✓ " ✓ ** / 

✓ J N ' % ^ i °* ' s 9 1 ° s ' * s ' -l'- 

Ij^J ^1 jb 4^1 J _^.J lj :cJLas tjCaj*y' f$d> ojllfc ^)j 

' ' " ' * '' ' 

dJUi £ jf :J15 ciTjjb JJ, ljj\ JJy' Ji &ji >U^ ^ 

X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cj*_gjl)l ^ jV-Aj l^J |» g fllp- 4 *Aa1 A^sJJ JjJjU Ajjl 01 cAdJlp Ij 

.j*^j‘LI ^ ^ jlll) jj L^-j 






67-81. Dari Aisyah — Ummul Mukminin— dia berkata, “Rasulullah 
diminta datang untuk memimpin pemakaman jenazah seorang anak 
dari kalangan Anshar. Aku berkata, ‘Alangkah bahagia 53 anak ini, 
bagaikan burung dari kumpulan burung-burung surga yang belum 
pernah berbuat jahat dan belum mengetahuinya 04 Rasulullah 
menyahut, ‘Akan tetapi lebih dari itu, wahai Aisyah? Sesungguhnya 
Allah telah menciptakan penghuni bagi surga. Dia menciptakan 
penghuni surga, sedangkan mereka masih berada di tulang rusuk 
bapak-bapak mereka. Sesungguhnya Allah juga telah menciptakan 
penghuni neraka. Dia menciptakan penghuni neraka, sedangkan 
mereka masih berada di tulang rusuk bapak-bapak mereka ’. ” 



Shahih: Ash-Shahihah (4/448), Azh-Zhilal (251), Al Ahkam 
(81). Muslim. 



S — “'t . , -* l' ^ , 9 ' * s* 9 . * | ' \ t- ^ \ 9 ' y I 

( _5~' O y *~ p \s>xJ ( jij ji jp f.\s>r a ji j A jf- ,AT — " A 

0 ^ » P • • f' o f s O s * ST * .X 0 fy / ' ' \ 

J* J" 1 ^ fj*) Vifl «14 dja Cj-Liil ^ 

(/4* ^ tf) [y* 'j3 ji 



68-82. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Orang-orang musyrik Quraisy 
datang untuk mendebat Nabi SAW mengenai ketetapan takdir. Maka 
turunlah ayat ini, 'Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka atas 



53 

54 



Thuba adalah nama sebuah pohon di surga. 

Wa lamyudrikhu, maksudnya: belum sampai masa baligh. 



Shahih Sunan IbnuMajah — [JZ 




muka mereka, (dikatakan kepada mereka); Rasakanlah sentuhan api 
neraka. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut 
qadar ’. ” (Qs. Al Qamar (54): 48-49) 

Shahih: Azh-Zilal (349). Muslim. 



J y» j j>- \ Jli aJ)I XS- rjfr .A i — ^ 

y OL* j y llflj CkJlSsJ ijJJtll O j/> 

/ / / / / * s' 

/ ✓ / / ✓ ^ 

.(^is j^/yi oici* 

o ^ o 0^0. ^ oy'^e' ''s '' 

{ j£- <U3 C C« ^ 4^)1 JLa 3 : JlS 



69-84. Dari Abdul lah bin Amr, dia berkata, “Rasulullah mendatangi 
para sahabatnya yang sedang memperselisihkan masalah ketentuan 
takdir. Melihat itu, marahlah beliau. Wajah beliau berubah menjadi 
merah seperti isi buah delima yang pecah, maka beliau bersabda, 
‘Untuk inikah kalian diperintahkan, atau untuk tujuan inikah kamu 
diciptakan? 55 Mempertentangkan sebagian ayat Al Our'an dengan 
sebagian yang lainnya? Oleh sebab inilah umat sebelum kamu 
binasa ” 



Abdullah bin Amr berkata, “Aku merasa tidak enak hati (atas apa 
yang aku perbuat) dalam suatu majelis, dimana aku tertinggal dari 
Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, aku merasa tidak enak hati dengan 
majelis itu dan ketertinggalan aku darinya.” 

Hasan-Shahih: Al Misykah (98, 99 dan 237), Azh-Zhilal (406), 
At-Ta 'liq Ar-Raghih (1/8 1 -82). 

55 Au lihadza khuliklum, yakni: pembahasan ini tentang takdir dan pertentangan yang diakibatkannya, 
"Apakah takdir adalah tujuan diciptakannya kamu sekalian (manusia), atau takdir adalah tanggunganmu 
(bebanmu) sehingga kamu sekalian berani mempertentangkannya. Maka, untuk apa kamu melakukan ini 
semua?” 



1 58 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




o ^ a# 1 j .Ao — V * 

✓ x / ✓ 

4j jOtJl cJjl CASJt J j-^j L> I jLSi j£*\ 4^} ^La 3 tOli 

// / x- ^ ✓ 

f JjV » v>f >2» j&S :j« K# JfV» v. >4 v>A 



70-85. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah bersabda, 'Tidak ada 
penyakit yang menular, tidak boleh meramal sesuatu 56 dengan 
burung, dan tidak ada haamah 57 ’. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki 
badui dan berkata, ‘Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu 
tentang seekor unta yang kudisan, kemudian menular ke seluruh unta 
yang ada?’ Beliau menjawab, ‘Itulah takdir. (Karena) siapakah yang 
(membuat unta) pertama tadi kudisan?’” 

Shahih: Tanpa kalimat “Dzaalikumul qadaru". Azh-Zhilal 
(266-286), Ash-Shahihah (782), Adh-Dha ’ifah (4808). 



>— -LaJI ( j£» amI J Jli ' Jli .AV-V ^ 



a^-ij 



71-87. Dari Abu Musa Al Asy’ari, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Perumpamaan hati itu seperti bulu, yang diombang- 
ambingkan angin di padang pasir yang tandus ” 

Shahih: Azh-Zhilal (227, 228), Al Misykah (103). 



✓ / ✓ 



b' :JUii S Jl ^ ^ > .AA-VT 

* s * / ,* ' 

-<• o ✓ ^ ^ ^ ^ ^ g / / > i * * ' y (t 

•A*J oUli tLgJ ^U3 L* «P CAjjl^r 01 A^l 



36 Tiyarah , yakni meramal nasib dengan sesuatu. Tradisi ini merupakan tradisi Jahiliyah. Ketika mereka 
hendak melakukan sesuatu atau perjalanan, kemudian mereka melihat seekor burung terbang di sebelah 
kanan mereka, maka mereka akan senang dan mereka dapat melanjutkan perjalanan. Namun apabila 
burung tersebut muncul di sisi kiri mereka, maka itu bertanda buruk dan mereka harus membatalkan niat 
mereka dan kembali pulang. 

37 Haamah , yakni sebuah keyakinan Jahiliyah bahwa tulang belulang mayit dapat berubah menjadi 
burung. 



Shahih Sunan Ibnu Majah — 1 59 I 




72-88. Dari Jabir, dia berkata, “Seorang laki-laki Anshar datang 
kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
mempunyai seorang budak perempuan! Bolehkah saya meng -‘az/- 

CO 

nya?’ Beliau menjawab, ‘Akan datang padanya sesuatu yang telah 
ditentukan baginya (wanita itu) ’. Kemudian setelah selang beberapa 
waktu, lelaki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 
‘Wahai Rasulullah, budak perempuan itu telah hamil!’ Maka Nabi 
SAW bersabda, ‘Sesuatu yang telah diputuskan bagi seseorang pasti 
akan terwujud’. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (362), Ash-Shahihah (3/322). 



CjJi Vj ^ Aiil J 



Jii rjisbuy^.A <\-vr 
. . . ^ i'j 'y'j 



73-89. Dari Tsauban, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak 
ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan, dan tidak ada 
sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali doa... " 

Hasan: Ash-Sahihah (154). 



dJ JliJi IajjI J jL>'j l: o— i5 :Jl5 aJjJi U j* 

y ^ a * 

cl» j; : jii jA j }\ «u 

" S f S s s s 

.<i U ^ J CjpU^Jl 4 j o J>r J tjJLili 4 j 



58 ‘ Azaluanha , maksudnya: apakah saya boleh melakukan ‘az/ terhadapnya atau tidak? Yang dinamakan 
4 azi adalah mengeluarkan air mani di luar vagina. 

[60] 

— Shahih Sunan IbnuMajah 




74-90. Dari Suraqah bin Ju’syum, dia berkata, “Aku bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, adakah amal termasuk dari perkara yang telah ditulis oleh 
qalam ataukah takdir yang sedang berjalan ataukah sebagai perkara 
yang akan datang?’ Beliau menjawab, ‘Termasuk perkara yang telah 
ditulis oleh qalam dan takdir yang sedang berjalan. Semuanya akan 
dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya ’. ” 

Shahih: Hujjah An-Nabi SAW (63/35), Azh-Zhilal (110, 167). 
Muslim. 



^ ^ ji ^ & \ / ^ ^ ^ ^ ^ \ # 

ol* Dl J J 15 :Jl5 jlp jI J ,<U-Vo 

IjjC* Ojj ^ I j* 0} CAill jljjb 

i i jLf ^ JJL JLd Dji 



75-91. Dari Jabir bin Abdulah, Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Majusi dari umat ini adalah para pendusta terhadap 
takdir Allah. Jika mereka sakit, maka janganlah menjenguk mereka. 
Jika mereka mati, maka janganlah kamu mengantar jenazah mereka. 
Jika kalian bertemu mereka, maka jangan memberi salam kepada 
mereka. ” 



Hasan: tidak termasuk larangan mengucapkan salam. Al 
Misykah (107), Azh-Zhilal (328). Ar-Raudh (197). 



Bab: 11. Keutamaan Para Sahabat Rasulullah S 59 



Keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA 

J— S" Jl f'J Jl Sfl :S & J J-j J 15 : Jli 



,^x-vn 



59 Pembagian bab-bab tentang keutamaan Sahabat ini, dalam cetakan Abdul Baqi ditulis di antara dua 
kurung, dan pada cetakan besar ditulis diantara dua kutip. Cara inilah yang kami pakai dalam makhthuthat 
(Manuskrip-manuskrip) yang terdapat pada kami. 



Shahih Sunan Ibnu Majah 





* ' ' ' ' ' * ' 




J Jb> • 



76-92. Dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda. 
Ketahuilah, aku berlepas diri dari setiap kekasih dari perasaan 
cintanya. 60 Seandainya aku harus mengambil seorang kekasih, pasti 
aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Sesungguhnya 
sahabatmu ini adalah khalilullah (kekasih Allah) ’. ” Waki’ berkata, 
“Yakni, dirinya (Nabi SAW).” 

Shahih: Muslim (7/109). 



b» Jai J b* t* :§gi «uji j y* j ju : ju Ojj ^ 

b' CfjJ h i bi : J c Ji' jf\ JS :Jti t j 

' ' * 0 



.4$)' J y 



77-93. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘‘Tidak ada harta kekayaan yang bermanfaat sama sekali untukku 
sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar’.” Abu Hurairah 
melanjutkan, “Abu Bakar menangis seraya berkata, ‘Aku dan hartaku 
hanyalah untukmu, ya Rasulullah’.” 

Shahih: Takhrij Al Musykilah Al Faqr (13), Ash-Shahihah 
(2718). 



l-bl» y) 1$$? 4lil J y» j J b :Jli \ 1 - V A 

x sS ^ ^ s 

u' ayj H ib&'A y i'ji 'j* aSJi jif 

* * s s s s s s s s 

biis b. 



60 Khullatihi, artinya: persahabatan dan cinta yang mengisi hati pencinta dan mengajak orang yang 
dicintai untuk mengungkapkan rahasianya. 

I 62 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 




78-94. Dari Ali, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘ Abu Bakar 
dan Umar (kedua-duanya) adalah pemimpin yang sebaya 6 ' dari para 
penghuni surga yang pertama sampai yang terakhir, kecuali para 
nabi dan rasul. Jangan kamu kabarkan kepada mereka (tentang hal 
ini) wahai Ali, selama keduanya masih hidup' T 

Shahih: Ash-Shahihah (824). 



OJ J J ‘JlS .^0 — 

z' Z- ^ ' 

f>S\ iS J. l^S" (j •* (*-*' ji oli- jjJl 

.li*3l j Ij' 0)j c«.lJLJ 1 JjliT ^ ji'i/l 

✓ ^ / /> ✓ z' Z' 



79-95. Dari Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sesungguhnya penduduk surga yang berderajat tinggi, 
dilihat oleh penghuni surga yang ada di bawah mereka 62 seperti 
halnya melihat bintang di ufuk dari ufuk-ufuk langit yang lain. 
Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka, 
keduanya mendapat kenikmatan di sana '." 63 

Shahih: Ar-Raudh (970). 



jS» N J\ a»' J J 15 : Jl 5 Olljl J> 
Jn ^ <J‘ '(J-**', j* 'j*x515 



„ ,0 . J 0 ✓ . 

■UjJb- jP .^1-A* 
^Jli j jjj \j» 






61 Sayyida kuhuli ; yang disebut dengan Al Kahlu adalah seorang laki-laki yang rambutnya sudah beruban, 
artinya bahwa keduanya adalah dua pemimpin yang wafat dalam keadaan sudah beruban. Jika tidak 
demikian, maka sesungguhnya (dikatakan) bahwa di dalam surga tidak ada orang yang lanjut usia. 

62 Man as/ala minhum, yaitu: orang-orang yang berada di tempat yang lebih rendah dari tempat mereka. 

63 Wa an ’amaa berasal dari iafazh "Ari 'amu ” yang artinya mamperoleh kenikmatan jika berlebihan, 
maksudnya kenikmatan yang lebih dari kedudukan dan derajatnya. Atau, berasal dari Iafazh "An 'ama ” 
yang artinya memperoleh kenikmatan jika dia masuk (mendapatkan kenikmatan) surga. 




Shahih Sunan IbnuMajah — 




80-96. Dari Khudzaifah bin Yaman, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Sesungguhnya aku tidak mengetahui sampai kapan aku 
dapat bersama kalian, maka ikutilah jejak orang-orang 
sepeninggalku’. Beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar.” 

Shahih: Al Misykah (6052), Ash-Shahihah (1233). 



llJ 'J,\ J j* .<\V-A> 

Vw > X XXX 

:JlS jl- j jLal'j jy-Jb AjZk’ 1 Js’ 

\ ^ & y dd -b . jUj 

j*j i j*® u—Jli? ^1 '31* iC-bjli 

(jl aUI ajIj ti2Jbx aIIp aJ)I ^Jai\ 01 dll ( >-l ljk-1 C — ak>- lx :J^® 

XX XXX XXX * X 

I JP 4iil 

llt cJL>oj c j^Pj ! J $§1 J jl 

J X . X, X 0 X. £ , « ^ , J X J X X ^x iff"* o XXX Jx^x ^ X ^x 

aii> CdSi t j^Pj yy jjtj Ul d-w?r y>- j c y 'J 

# * 

X |PX X XX 

.dxLy^w? 



81-97. Dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu 
Abbas berkata, ‘Tatkala jenazah Umar diletakkan di atas tempat tidur, 
orang-orang mengerumuninya, mereka mendoakan dan menshalatinya 
(Atau berkata, “Mereka memuji dan menshalatinya.”) sebelum 
jenazah itu diangkat dan aku termasuk di antara orang-orang itu. Aku 
tidak peduli dengan sekelilingku, sampai seorang laki-laki mendesak 
dan menarik pundakku. Lalu aku menoleh ke belakang, ternyata dia 
adalah Ali bin Abu ThalibV’ Dia (Ali bin Abu Thalib) mendoakan 
keberkahan untuk Umar, kemudian berkata, “Aku belum pernah 
meninggalkan seseorang yang amalannya lebih kucintai ketika aku 
menemui Allah nanti seperti amalanmu. Demi Allah, sejak dahulu 



I 64 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 




aku sudah benar-benar menduga bahwa Allah Azza wa Jalla akan 
mengumpulkanmu dengan dua orang sahabatmu (yakni Nabi 
Muhammad dan Abu Bakar). Itu karena aku sering mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, 
aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama 
Abu Bakar dan Umar’. Aku menduga, bahwa kelak Allah akan 
mengumpulkanmu dengan dua orang sahabatmu (Nabi SAW dan Abu 
Bakar RA).” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



IjC. J ^>1 — A Y 

•osC. A oi 3 ' V! 'ji, s-% 00 'j* siJi Jif j*r 



82-99. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘‘Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin penghuni surga yang sebaya 
dari yang pertama sampai yang terakhir, kecuali para nabi dan para 
rasul' r 



Shahih: Lihat hadits nomor (78-94). 



— ^ ’ajjI j l; : Jli ^p . ) * • - AV* 



# " ' ' 



X*y\ : Jtf 'j* :JJ : Jtf 



83-100. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah pernah ditanya, 
‘Wahai Rasulullah! Siapakah manusia yang paling engkau cintai?’ 
Beliau menjawab, ‘Aisyah Lalu beliau ditanya lagi, ‘Dari kaum laki- 
laki?’ Beliau menjawab, ‘Ayahnya ” 



Shahih: At-Ta’liq ‘ala Al Ihsan (7063). Muttafaq alaih. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Amru bin Ash. 



Shahih Sunan IbnuMajah — I 65 I 




Keutamaan Umar bin Khaththab RA 



✓ ^ q 'i t t ' ) 8 * ' * \ oo 

01^" KJuJliJ iii* '.Jl5 ^ Aiil j~p ^ 

O o > & Z ^ y y , y o n - o° ^ ^ ^ ^ I- V'" 0 h** °h “* "f 

/*-> ! C-~U c^P ! cJl5 Vjt-gjl j%-> ! cJl3 4j3y ^jI icJli aJ| 



C ^ /f o r, ^ 

. OJ^yS' Jj\ ; VJL-Jli 



84-101. Dari Abdullah bin Syaqiq, dia berkata, “Aku bertanya kepada 
kepada Aisyah, ‘Siapakah di antara sahabat yang paling dicintai 
Rasulullah?’ Ia menjawab, ‘Abu Bakar’. Aku bertanya lagi, 
‘Kemudian siapa?’ Ia menjawab, ‘Umar’. Lalu aku bertanya lagi, 
‘Siapa lagi?’ Ia menjawab, ‘Abu Ubaidah’.” 

Shahih: At-Ta’liq ‘ala Al Ihsan (7063). Muslim 

meriwayatkannya seperti hadits ini. 



jpI Aiil Jj-^j Jti icJli ‘uiilp ^ « i— Ao 

.A-/ 3 L>- jAJU 



85-104. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasululah SAW bersabda, ‘Ya 
Allah, muliakanlah 64 agama Islam khususnya dengan (adanya) Umar 
bin Khaththab ’.” 



Shahih: Selain kalimat ‘‘‘‘khaashah”. Al Misykah (6036), Shahih 
As-Sirah An-Nabawiyyah. 



-a!p <5ji :JU ^ <&! jIp °Jc- . \ . o-At 

✓ / / ✓ / 

aL; ^iSi >3 tJ & J B ^ > : Jjk 



y * y 
'J»* 



64 AUahumma a'idzil Islam , artinya, kuatkanlah dan berilah pertolongan, serta jadikanlah kemenangan 
atas kekafiran. 



1 66 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




86-105. Dari Abdullah bin Abu Salamah, dia berkata, “Aku 
mendengar Ali RA berkata, ‘Sebaik-baik manusia sesudah Rasulullah 
SAW adalah Abu Bakar, dan sebaik-baik manusia sesudah Abu Bakar 
adalah Umar\” 

Shahih: Azh-Zhilal (1190-1198). Bukhari. 



I* : jli $ Al cjir :jli 5 X* ^ .1 ■ l-AV 

cJii t «' y'-; 'j' ^ j pj'j 

* / / * ' ' " ' ' ' 

y\ jii .i^ii <*> ojrii :eiui ?>iii ui jJ 

<0)1 J j— j U ^»lj ^'j viAj^' iJlSi ct-^Ua^Jl ia /'y 

.jU' 



87-106. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu ketika kami duduk 
bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Ketika aku tertidur, aku 
mendapatkan diriku tengah berada di dalam surga, tiba-tiba aku 
sudah berada di dekat seorang perempuan yang sedang berwudhu di 
samping sebuah istana. Aku bertanya, ‘Milik siapakah istana ini?’ 
Dia men jawab, ‘Milik Umar’. Maka, aku pun pergi meninggalkan 
istana itu. ” 

Abu Hurairah berkata, “Umar menangis dan mengatakan, ‘Demi ayah 
dan ibuku, 65 wahai Rasulullah, apakah kepada engkau aku cemburu?’” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



& * * 



4^1 oi j ^ ^ • V-AA 

/ Z’ <» * X 

.aj JyJ 'JS OllJ Js- jkJl 



65 Alaika bi abi wa ummi, yaitu; engkau tertebus dengan bapak dan ibuku. Kata “ agharu " berasal dari 
kata “ Al Ghirah Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al Ghirah adalah bagian dari pintu hati. Arti 
sesungguhnya adalah, “Apakah karena hal itu aku harus cemburu?” 




Shahih Sunan IbnuMajah — 




88-107. Dari Abu Dzar, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada 
lidah Umar yang dipakainya untuk berbicara' 

Shahih: Al Misykah (6034). 



Keutamaan Utsman bin Affan RA 



d. <Olt J 'Jfi :Jl5 o'jns- jj l-JS" j* .) . ^-A^ 

' * U • so ' i. . * , > . ' J ' l | J ' Z'' 

ijJS' aW) UJ-^J u J *JJl> J*-j 

-s ^ 

;cJLa 3 jg|j| <uil J ji 

Jii :Jl3 



89-110. Dari Ka’ab bin Ujrah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
menyebutkan adanya fitnah dan menjelaskan bahwa datangnya fitnah 
itu sudah dekat, 66 maka lewatlah seorang laki-laki yang memakai ikat 
kepala. 67 Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang ini, pada hari terjadinya 
fitnah itu, berada di atas petunjuk’. Aku melompat dan kemudian 
memegang lengan Utsman lalu membawanya menghadap Rasulullah 
SAW, lantas saya bertanya, ‘Inikah orangnya?’ Rasulullah SAW 
menjawab, ‘Ya, ini ” 

Shahih: Al Misykah (6067). 



01 OlliP L' :|§l J Jli :cJli "Jz a ) 'i * 

* s / 

ciil 'dXjfs gjJJl dX*2~J ^jkj 01 OjiilllJl 2Sl IjU iCjj' 'jM\ lli 



66 Fagarrabaha, artinya; Rasulullah SAW mengatakan bahwa datangnya fitnah tersebut sangatlah dekat, 
maka fitnah pertama yang terjadi di dalam Islam adalah fitnah Utsman. 

6 7 Muyanna \ yaitu; menutupi kepala dengan kain dan meletakkan ujung kain tersebut di atasnya. 

1 68 8 — Shahih Sunan IbnuMajah 




O* s * % * 



s * * 



l>> cJLii : OUjcM Jli tol y c/>C dJJi Jji ^Ai 

Z' / * ' 

.<5ll j i<C~-ol IC-Jli ?LgJ (j-ll J| ^^zdUj 01 \lX> Cz» 



90-111. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, “ Wahai Utsman, jika 
Allah memberimu kekuasaan atas umat Islam pada suatu hari nanti, 
maka orang-orang munafik hendak melepaskan baju yang telah 
dikenakan oleh Allah kepadamu. Maka janganlah engkau lepaskan! ” 
Beliau mengatakan hal itu sampai tiga kali. 

Nu’man berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah, ‘Apa yang 
mencegahmu 68 untuk memberitakan hal ini kepada orang-orang?’ Ia 
menjawab, ‘Demi Allah! Terlupakan olehku’.” 

Shahih: Al Misykah (6068), Azh-Zhilal (1172). 



01 oo/j 'J IH 4&l J JlS :cJli AdJlp "J* 

✓ /z' * ✓ / /• 

t jiCli ? Ji' bl di jfijJ Sfi iui J u' :iis v £JUi ^jlIp 

^ ^ <" ^ 

tjUi : Jli foili di jp!J VI :Ji cciJ-i di ^poj VI :di 
Jli ObdP Orjj ‘Uiisj j-Jl Jj«rti l4j lOLdP 

* /■ z' / 

x z z ✓ i / o, * / / o. z' /■/ ,-r "s''.' 

>* . z' 0 ✓ » . I " 0 , i " } • l • l' * t° ' - 1 ° ' ' • ** °- 

IjIjJi J15 olip 0» OL^iP y* cAjLg ^ jol 

! 4jj J A& J 15 J CaJ| lili 4l*l-gp -I 4 P 2 ^ 4)j) J y* j jt 

S S S “z' “z' S S S * z' z' Z' z' 

.^3l dJJi Ijzlio Jli iJi b^tj 



91-112. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW pada waktu 
sakitnya telah bersabda, ‘Aku ingin jika di sampingku ini ada 
beberapa orang sahabatku'. Kami mengusulkan, ‘Ya Rasulullah! 
Bagaimana jika kami memanggilkan Abu Bakar untukmu?’ Beliau 
diam saja. Lalu kami berkata, ‘Apakah engkau ingin kami panggilkan 
Umar?’ Beliau hanya terdiam. Kemudian kami mengatakan, ‘Apakah 



68 Ma mana ’aka, maksudnya; tatkala terjadinya fitnah terhadap Utsman. 



Shahih Sunan Ibnu Majali — 1 69 j 




kami panggilkan Utsman?’ Beliau menjawab, ‘Ya’. Maka Utsman pun 
datang. Kemudian beliau berduaan saja dengan Utsman. Beliau 
berbicara dengan Utsman, dan wajah Utsman setelah itu menjadi 
berubah.” 

Qais berkata, “Abu Sahlah, maula (budak) Utsman, meriwayatkan 
kepadaku bahwa Utsman bin Affan berkata pada Yaumud-Dar, 69 
‘Sesungguhnya Rasulullah SAW mengamanatkan kepadaku sebuah 
janji dan aku harus menjalaninya’.” 

Ali berkata dalam sebuah haditsnya, “ Wa ana shabirun ilaih (Aku 
bersabar atasnya).” Qais berkata, “Maka, orang-orang telah 
menyaksikan hari kejadian tersebut.” 

Shahih: Al Misykah (6070), Azh-Zhilal (1175, 1176). 



Keutamaan Ali bin Abu Thalib RA 



‘Js\ ‘J\ V :jii & & 'Ji ‘j. ,\\r-*Y 



i > 



.jiL* y\ 



92-113. Dari Ali, dia berkata, “Nabi SAW yang ummi (buta huruf) 
telah mengamanatkan kepadaku sebuah janji, 70 bahwa tidak ada orang 
yang mencintaiku kecuali orang beriman dan tidak ada yang 
membenciku kecuali orang munafik.” 

Shahih: Ash-Shahihah (1720). Muslim. 



' Cr* J CA ***** °Cr* 

* * O ^ * s Jl 9* t ^ j' 0 J ' ° ' 

uT-r* J* 0 J ^ 

s s s s s 



y : Jii i y 



69 Yaumud-Dar, yaitu; hari dimana Utsman diisolir di dalam rumah. 

70 Ahida ilayya, artinya; mengingatkanku dan mengabariku tentang hal tersebut. 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




93-1 14. Dari Sa’ad bin Abu Waqash, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
bersabda kepada Ali, “ Tidakkah engkau rela untuk menjadi 
pendampingku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa? " 7I 

Shahih: Ar-Raudh (277), At-Ta’liq ‘ala At-Tankil (1/45). 
Muttafaq alaih. 



i X N ^ ^ 0 0 / y' / # ^ 0 

^ 'sffi J y-»' j 1^4»' : Jli 

^ ^ ^ ✓ y / ✓ 

( JLp Ji-li t 1^*1$ ^3 Jjji 

“ / / / X /y' ✓ " / ** ^ 

:JIS , j; :ljJU ^ o^jlib Jjf oJjf :Jui A 

lif ^ Jj Uji :Jli .j' :ljti ?<_i > jSj Jjf U 

“z' ^ ^ 'S' ' 

.SiSiP JLtfii ^ JO r^ 51 



94-115. Dari Barra' bin Azib, dia berkata, “Kami pergi bersama 
Rasulullah SAW dalam perjalanan haji yang beliau hendak kerjakan. 
Kemudian beliau singgah di sebuah jalan dan menyuruh kami untuk 
mengerjakan shalat secara berjamaah. Tangan Ali dipegangnya dan 
bersabda, ‘Bukankah aku lebih patut dilindungi oleh orang-orang 
beriman daripada diri mereka?’ Mereka menjawab, ‘Benar, wahai 
Rasulullah!’ Kembali beliau bertanya, ‘Bukankah aku lebih berhak 
dilindungi oleh setiap orang beriman daripada dirinya?’ Mereka 
menjawab, ‘Benar, wahai Rasulullah!’ Kemudian beliau bersabda, 
'Maka inilah penolong dan aku adalah penolongnya. Ya Allah, 
berilah pertolongan bagi siapa saja yang menolongnya! Ya Allah, 
musuhilah bagi siapa saja yang memusuhinya! ’ ’’ 

Shahih: Ash-Shahihah (1750). 



71 Bi manzilati Harun min Musa, artinya; pada waktu Musa menjadikan Harun sebagai penggantinya 
tatkala Musa berangkat untuk bermunajat ke bukit Tursina. Konteks hadits ini bertentangan dengan klaim 
(sebagian kalangan) akan kekhalifahan Ali RA secara langsung setelah Nabi SAW wafat. Bagaimana 
tidak, karena Harun bukanlah pengganti Musa setelah wafatnya, bahkan Harun meninggal dunia di masa 
Nabi Musa AS 



Shahih Sunan IbnuMajah — 



£ J3 j? OlT :JU J) ^ J, & 'J> .m-*0 

l y3 H ^S fl£jiJl oC J tf.l£Jl ^j9 1_0 .«/i't ^JL 01^3 t^lp 

fy- 3ujf if, "Ji ijj s i»i oi :jui i^L y : da 

<*_$JJl : Jli j*J c^^Ip ^3 Jii tjlill X. 'jf ^Jl 4Ul J U icJi -j~*- 
: J15} t Jx.y jJu iS>; Yj I s > o^j ui : Jli cSjilJ >Ji J£ Ljklf 

- * * A ^ ^ ^ ^ ^ *'> s s , ^ ^ * ^°\i 

jYmZS tj'jA-l (j^tr AM* j 4J j^tjj aM» jA^»rj J^I*J j 

^ ^ «' 

/4 uiui ^ J\ c4 t ^i3i tf 



95-116. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Abu Laila 
pernah bercakap-cakap semalaman bersama Ali. Pada saat itu, Ali 
memakai pakaian musim panas di musim dingin dan memakai pakaian 
dingin di musim panas.” Kami berkata, “Jika kamu bertanya 
kepadanya, maka dia akan menjawab, ‘Sesungguhnya Rasulullah 
SAW mengutusku pada perang Khaibar, sedangkan di saat itu aku 
sedang terkena penyakit mata’. Aku mengadu, ‘Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku sedang terserang penyakit mata.’ Lalu beliau 
meludahi mataku dan berdoa, 'Ya Aliah, jauhkanlah ia dari panas dan 
dingin!’ Ali berkata, ‘Sesudah hari itu, aku tidak pemah merasakan 
panas dan dingin’. Nabi SAW bersabda, ‘ Sungguh aku akan mengutus 
seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, demikian juga Allah 
dan Rasul-Nya mencintainya. Dia bukan seorang penakut yang biasa 
melarikan 72 diri dari pertempuran’. Maka orang-orangpun sangat 
mengharapkan mendapatkah kehormatan tersebut. Akhirnya, beliau 
mengutus seseorang kepada Ali, lalu memberikan bendera 
kepemimpinan tersebut kepadanya.” 

Hasan: dengan dua jalur periwayatan lainnya pada kitab Ausath 
Ath-Thabrani (1/127/1, 222/2). 



72 Bi farrar , yaitu; kata ungkapan mubalaghah dari kata Al Firar yang artinya, sudah terbiasa melarikan 
diri. 

I 72 I — Shahih Sunan IbnuMajah 





j M A» J .Jmj Jii :Jii j* .wv-l'y 

.' f 0 Ju. *f- .i- J ,0 f 

. L»-gJ> j*p>- UJfc Jjt J cAissJi UM 



96-117. Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Hasan dan Husein adalah pemimpin para pemuda penghuni surga, 
dan ayahnya lebih baik dari keduanya ” 

Shahih: Ash-Shahihah (797). 



W* 4»1 cJu»Iv :Jl5 oSll*- j* .)>A- 5 V 

i f,, ^ ^ ^ r . ' . /t/ s* \ y 

■J* V g^>- V J J* 



97-118. Dari Hubsyi bin Junadah, dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah bersabda, ‘Ali dariku dan aku darinya, tidak ada yang 
dapat menggantikan — segala urusanku — kecuali Ali ” 



Hasan: Al Misykah (6083), Ash-Shahihah (1980), Azh-Zhilal 
(1189). 



£ o r * l * * * - ^ f o o » 

j- 9 tsi CA Cf" • ^ ^ 

/■ y + * / / / ^ ✓ ✓ 

1JL* J : Jtfj Jul< L- cil* J& Clp 1 cJul- A^P 

✓ ✓ ✓ ✓ 

LJr ^ s Al jiy 

O ^ ^ / . | . | . ✓ J • . J | X » J* /■ *f t ^ Ao z' z 

tc£%X*J j <0» {J'* J* <1/* CJl 

J * . . 

i „z % /O z X» 

! Ou^ J 



✓ 

• z 



.tijLyj 2»i L>J ^ £3» 



98-120. Dari Sa’ad bin Abu Waqqas, dia berkata: Ketika Muawiyah 
datang untuk melaksanakan ibadah haji, maka Sa’ad menjumpainya. 
Mereka membicarakan tentang Ali, lalu Muawiyah mencelanya. 
Mendengar hal itu, maka Sa’ad pun menjadi marah seraya berkata, 
“Kamu berkata seperti ini kepada seseorang yang aku telah 




Shahih Sunan Ibnu Majah 




mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa menjadikan aku 
penolongnya, maka Ali juga menjadi penolongnya Aku juga pernah 
mendengar beliau bersabda, ‘Engkau di sisiku bagaikan kedudukan 
Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku Aku juga 
pernah mendengar beliau bersabda, 'Sungguh, aku benar-benar akan 
memberikan kepemimpinan pada hari ini kepada seorang laki-laki 
yang mencintai Allah dan Rasul-Nya '. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (4/335). 



Keutamaan Zubair RA 



j~*-> tLilj 'j* <osl J y* j J 13 : Jli jN>r A Y \ ^ H 

' ' ' ' # ' 

uf -:£)\ jui ^ ujI; ' j , :jui ,isf -:£)\ jui 

' ' ' ' ' 

if/r- Jj U/y- J 



99-121. Dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda pada hari 
penyerbuan bani Quraizhah, ‘Siapa yang bersedia mendatangkan 
informasi tentang musuh?’ Maka Zubair menyahut, ‘Aku’. Beliau 
kembali bersabda, ‘Siapa yang bersedia mendatangkan informasi 
tentang musuh?’ Zubair menyahut, ‘Aku’. Demikian berlangsung 
sampai tiga kali. Akhirnya Nabi SAW bersabda, ‘Setiap Nabi 
mempunyai penolong, 73 dan penolongku adalah Zubair ’. ” 

Shahih: Ar-Raudh (697), Takhrij Al Mukhtar (433). Muttafaq 

alaih. 




/ ✓ Z’ ✓ 



. t 



73 Hawari adalah lafad mufrad (tunggal) yang artinya, pembela dan penolong. Huruf ya' berguna sebagai 
penisbatan. 




— Shahih Sunan IbnuMajah 




100-122. Dari Zubair, dia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW telah 
berjanji untukku atas nama kedua orang tuanya 74 .” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



iil jj\ 015" •Ojjp W i<Liolp cJlS * o jj& . N Y Y'- X * S 

/ / y 

& J ‘r> c A' ‘j> J o& 



101-123. Dari Urwah, dia berkata, “Aisyah berkata kepadaku, ‘Wahai 
Urwah! Kedua orangtuamu adalah termasuk dari orang-orang yang 
telah memenuhi panggilan Allah 75 dan Rasul setelah mereka mendapat 
luka, (seperti) Abu Bakar dan Zubair’.” 



Shahih: Muttafaq alaih. 



Keutamaan Thalhah bin Ubaidillah RA 



A / ✓ 



J L :JU> affc 01 Iji&r J* . \ Y fc- Y * t 









102-124. Dari Jabir, bahwa Thalhah beijalan melewati Nabi SAW. 
Beliau bersabda, “ Seorang syahid tengah berjalan di muka bumi” 

Shahih: Ash-Shahihah (126). 



,Jl Uh Jaj :JlS oCa— ji <> J* A Y©- Y *T 

* xO x x m 9 Z . x 1 1 ^ , 

.A^xi ^03 J+A \JJt> :JU3 



74 Jama 'a //, yaitu; seperti perkataan “Demi bapak dan ibuku.” Maksudnya adalah; kamu tertebus dengan 
keduanya. 

75 Minal-ladzinat-tajabu , yaitu; termasuk orang-orang yang Allah menurunkan firman-Nya tentang 
mereka (yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya). (Qs. Aali Imraan (3): 172) 




Shahih Sunan Ibnu Majah 





103-125. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, “Nabi SAW 
memandang kepada Thalhah, lalu bersabda, ‘Ini (ia) adalah termasuk 
sebagai mereka yang telah berjanji dan bertekad gugur di jalan 

Allah’.” 

Hasan: Ash-Shahihah (125). 



i JL as jjs- L5" :Jli y* ^jS' . ^ Y *l — ^ * £ 

. 4»9xj 49x11? yk> ^ 4ttl J y** J 



104-126. Dari Musa bin Thalhah, dia berkata: Kami berada di dekat 
Muawiyah, dia berkata, “Aku bersaksi bahwa aku telah mendengar 
Rasulullah bersabda, 'Thalhah termasuk mereka yang telah berjanji 
dan bertekad gugur di jalan Allah ’. ” 



Hasan: Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 



^ / O/ 



4lil J y~* J 1 (.yCii 49x11? Jj C-jl J :JU 5 .) Y Y— y * O 



f £ o s' 
. 0^1 {y, 
* 



105-127. Dari Qais, dia berkata, “Aku melihat tangan Thalhah yang 
cacat, yang pernah digunakan untuk melindungi Rasulullah pada 
perang Uhud.” 



Shahih: Muttafaq alaih. 



Keutamaan Sa’ad bin Abu Waqash RA 



iH 4»1 J y^j oJl j C» : JlS 4&1 'Je- . ) Y A- Y * *\ 

f ''i/ . . f o s’ o y % s o ^ >' 7 .i,/ o e ✓ ss s> f , /'f 

JlJU ! 4J JIS JLjco» jaP 4j 



✓ ^ ✓ 



76 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




106-128. Dari Ali RA, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat 
Rasulullah berjanji atas nama kedua orang tuanya sebagai tebusan 
kepada seseorang, kecuali kepada Sa’ad bin Malik. 76 Sesungguhnya 
beliau SAW mengatakan kepada Sa’ad dalam perang Uhud, 
‘Panahlah, hai Sa ’ad! Aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku ” 

Shahih: Bukhari (4059), Muslim (7/125). 



N f ** s * * C 9 

^ JLij : Jli ^ <y - J 
✓ ** ✓ ^ ^ ✓ 



- V ^ W/ w 

* “ x ✓ ✓ 

illJii ! pl Jlai c 4 j ^1 

** ^ ^ ^ 



107-129. Dari Sa’ad bin Abu Waqash, dia berkata, “Sungguh Rasul 
SAW telah berjanji atas nama kedua orang tuanya sebagai tebusan 
untukku pada perang Uhud. Beliau bersabda, 'Panahlah, hai Sa ’ad! 
Aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku. ” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



J\ ^ Ji * A *"* lTs* O* *A 



✓ * * 



108-130. Dari Qais, dia berkata, “Aku mendengar Sa’ad bin Abu 
Waqash berkata, ‘Sunggguhnya aku adalah orang Arab pertama yang 
melemparkan panah di jalan Allah’.” 



Shahih: Mukhtahar Syama'il Al Muhammadiyah (114). 
Muttafaq alaih. 



76 Yaitu, Sa’ad bin Abu Waqqas. 




Shahih Sunan IbnuMajah — 





cJiJ ^lj t^Ll a*-— c-iS^-* J tA-J c~<JL-«l 



109-131. Dari Sa’ad bin Abu Waqash, dia berkata, “Tiada seorang 
pun yang masuk Islam ketika aku masuk Islam dulu, dan aku telah 
tinggal selama tujuh hari. Sesungguhnya aku adalah sepertiga dari 
Islam.” 



Shahih: Bukhari (3727). 



Keutamaan Sepuluh Orang Sahabat yang Dijanjikan Masuk 
Surga 



Al J y* j 015" :JlS J-aJ 'j» -kj ,y. J* . ) TY-) ^ * 

Ollii'j tiSsJl 4A^sJl j5o : Jlii (o j* Ip i|| 

/ V * ? y' * * ' 

J iZj <&ji j, % >0 *aSji ^ Ufc} «jSJi ^ C»SJ| 

. Lr\ : Jli ^ tAisJl 

y y y “ y' y' 



110-132. Dari Sa’id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dia berkata, 
“Rasulullah SAW adalah orang kesepuluh dari sepuluh orang (yang 
akan masuk surga).” Kemudian Sa’id melanjutkan, “Abu Bakar di 
surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, 
Zubair di surga, Sa’ad di surga, Abdurrahman di surga.” Dia ditanya, 
“Siapakah yang ke sembilan?” Dia menjawab, “Aku (Sa’id bin Zaid).” 

Shahih: Takhrij At-Thahawiyah, Al Misykah (6, 10), Ar-Raudh 

(425). 



78 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




4 X O f t* 2 9 f 3 ! / 



■# y, o J- > 0 *• «y y . . . / .•./ . y . | .y' O J » y 

jJ Lyg *** ^-J J j lIa^aP !C-' 0~0 ' I JjJb AZ*y<kyW 



J O/ ^ i O^ ^ ^ 0 ^y 

i<>JLL>j C Jpj cOLo^J Cjy^pj c Jjl 



y' , t * y 0 ^ y y y 

4\it (Jj-^j 



oy J O / yy . O y ^ O y ^ O y y ^ O yy .y 

.wbj ^ Iju- j J C^JL^j C js>y' J 

s ' s 



111-133. Dari Sa’id bin Zaid, dia berkata, “Aku bersaksi atas 
Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, 
'Tenanglah, hai gua Hira 77 (jangan bergoncang), karena tidaklah 
manusia yang menginjakmu kecuali seorang Nabi atau yang shiddiq 
(orang yang benar) atau seorang yang syahid. Mereka adalah 
Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, 
Sa ’ad, Abdurrahman bin Auf dan Sa ’id bin Zaid’. ” 



Shahih: Ash-Shahihah (875). 



Keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah RA 



:oi J aV Jii ajj! J ys>j 01 tiijij»- y . ) T' t — \ 1 Y 

✓ ✓ 

0 xls- bl t^LJl <d CJ> :Jl3 iOyl <jp- L~»l 

S' ' 

. c C*ji 



112-134. Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada 
penduduk Najran, “Aku akan mengutus bersama kalian seorang laki-laki 
terpercaya yang benar-benar dapat dipercaya. ” 78 Hudzaifah melanjutkan, 
“Maka orang-orang pun sangat mengharapkan mendapatkan kehormatan 
tersebut, lalu Nabi SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah.” 



Shahih: Muttafaq alaih. 



77 Hira, nama gunung di kota Makkah yang terdapat gua di dalamnya, dimana Rasulullah SAW pernah 
berkontemplasi di dalamnya. 

71 Haqqa amiinin, yaitu; benar-benar dapat dipercaya. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




j* J' o-lIp- JlS ^ 'dj~> j jt 4«l -lp *^p . \ f©— ^ 1 Y’ 



M 



oii v jy»l lJi> 



113-135. Dari Abdullah, bahwa Rasulullah telah berkata kepada Abu 
Ubaidah bin Jarrah, “Inilah orang kepercayaan umat ini. ” 

Shahih: Muslim. 



Keutamaan Abdullah bin Mas’ud RA 



J / * , $ ** ''''''J*' / t ''f .f / e ^ B/ o ^ 

j** J 01 ^^ y ***j ^ lli 01 . 3 j M**+*A 4ill *X*£ r . \ rV ^ ^ 4 



S*l> J o\j2i cj J\ UT &*p ji>i l>' oi LJ-i ^ : JlS s «ii 






114-137. Dari Abdullah bin Mas’ud, bahwa Abu Bakar dan 
Umar memberi kabar gembira kepadanya dengan sabda Rasulullah 
SAW, “Barangsiapa ingin membaca Al Qur'an seperti aslinya 79 
sebagaimana dia diturunkan, maka hendaklah ia membaca menurut 
qira ’at Ibnu Ummu Abdi. ” 80 



Shahih: Ash-Shahihah (2301), Takhrij Al Mukhtar (13-14 dan 
222, 253, 254). 



of ;> &Si M iui j ^,'j j jii :jii 4ii jIp *^p .\rA-no 

.3#f Olj cL>lkJl '£) 



115-138. Dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah pernah bersabda 
kepadaku, ‘Aku izinkan kamu masuk ke tempatku dan menyingkap 



79 Ghaddhan ; Al Ghaddhu artinya, sesuatu yang masih segar dan belum berubah. Ada pendapat yang 
mengatakan bahwa maksudnya adalah; cara dan gerakannya dalam membaca Al Qur an. 

80 Ibnu Ummu Abdi, maksudnya adalah Abdullah bin Mas’ud. 

I 80 \ — Shahih Sunan Ibnu Majah 



o f 

tabir (tirai), serta mendengar pembicaraan dari dekat sampai aku 
melarangmu ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (1427). Muslim. 



Keutamaan Hasan dan Husein, Putra Ali bin Abu Thalib RA 



4-f J \ ju §s y i ^ ^ u n 

O y' f ^ M } O S & ii» f, 

.ojJLs^ ^ Ijli ^ 



116-141. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda 
kepada Hasan, “Ya Allah! Sungguh benar-benar aku mencintainya, 
maka cintailah dia, dan cintailah orang-orang yang mencintainya. ” 
Abu Hurairah melanjutkan, “Kemudian Nabi SAW mendekapkan 
Hasan ke dadanya.” 

Shahih: Ash-Shahihah (2807). Muslim. 



Lri j; ;® Ai J ^3 jvs :jii 

Jjl3 I g y?in) JL 03 



117-142. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa mencintai Hasan dan Husein, maka dia telah 
mencintaiku. Barangsiapa membuat marah keduanya, maka ia telah 
membuat aku marah ’. ” 



Hasan: AhkamAl Jana'iz (101). 



*' Wa tastna ’a siwadi: zs-smad yaitu as-sirar (rahasia-rahasia). Jika ada yang mengatakan “ Sawadlu ar- 
rajula siwadatan ”, artinya; jika dia mengungkap rahasia (laki-laki) tersebut. Ada yang berpendapat 
bahwa artinya adalah; rahasiaku dari rahasianya, atau kepribadianmu terhadap kepribadiannya. 



Shahih Sunan IbnuMajah — I 81 I 





^ £* 's* s- i v* o* o* •' ^ 

p ji]\ pC»i ^jjJi ^jls£» :Jis ciSvLji ^ <^_iL tel® 4<J i^Pi 

/ ” /■ z’ " ^ ^ 

^Ip- ^J3l A^Lp-Coj j cll^ lij ll* li yij ^J*P*3 cAjJj Jal-oj 

^ T^cr ?r . ^ • (i*-' ^ ^ ^ ^ r * * ^ f 

C<JLJl3 4-orflj ^-V3 -3 ^>- J»j A33 C— >tj 4 jJj 4 0-L>-l 

✓ ✓ v ® X ->• ✓ 

1» * *9* f i / *#✓ 'f •* 9 • 



j ✓ T’ O ✓ # 

(U~fcM>- P~1 4ttl 



‘0=-°“ o* ^ 0=~^ : J^J 

* ' ' 

.J^L.o'Vl 1 * : -- 



118-143. Dari Ya’la bin Murrah, “Bahwasanya mereka pernah pergi 
bersama Nabi SAW untuk memenuhi undangan makan. Tiba-tiba 
nampak Husein sedang bermain-main di tengah jalan.” Ya’la 
melanjutkan, “Maka Nabi SAW beijalan mendahului para sahabat, 
lalu membentangkan kedua tangannya untuk memegang Husein. 
Kemudian anak itu lari ke sana dan ke mari untuk menghindarkan diri. 
Nabi SAW menggodanya dan membuatnya tertawa hingga beliau 
dapat menangkapnya. Dipegangnya dagu Husein dengan salah satu 
tangannya, dan tangan yang lain memegang belakang kepalanya. 
Kemudian beliau mencium Husein dan bersabda, ‘Husein (adalah 
bagian) dariku dan aku (adalah bagian) dari Husein. Allah akan 
mencintai siapa saja yang mencintai Husein. Husein adalah cucu dari 
para cucu ’. ” 

Hasan: Ash-Shahihah (1227). 



Keutamaan Ammar bin Yasir RA 



m J^3» '-&> CU&- cJS' :JB UU» J ‘J* t-o-y y * 

* ' * ' ' ' ~ ' 

1 L> jA a! 1 jjl ^J3l JLaa c ^y. 03li~«l3 



□D — Shahih Sunan Ibnu Majah 




119-145. Dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, “Aku sedang duduk 
bersama Nabi S A W, tiba-tiba Ammar bin Yasir meminta izin untuk 
menemui beliau. Nabi SAW memerintahkan, ‘Izinkanlah dia! Selamat 
datang kepada orang yang baik dan yang senantiasa mendapat 
kebaikan ” 

Shahih: Al Misykah (6226), Ash-Shahihah (2/466), Ar-Raudh 

(702). 



JUi <*& Js- jll* >3 : Jli .UVH* 

J\ vTlii :J^ S Al J_^J viiii .JkiL 



120-146. Dari Hani' bin Hani', dia berkata: Ammar masuk ke rumah 
Ali, lantas Ali berkata, “Selamat datang orang yang baik dan yang 
senantiasa mendapatkan kebaikan. Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Ammar telah dipenuhi dengan iman hingga ke 
sumsum tulangnya ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (807), Takhrij Al Iman (31/91-92). 



4lip 'Jpjz- C* jli* <&' J jij Jli :cili A t Y- > t \ 

* * / / 

.1141. JiijSfi 3&-I ^11 



121-147. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Ammar, tidaklah ia dihadapkan kepada dua permasalahan, kecuali ia 
akan memilih yang lebih lurus dari keduanya ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (835), Al Misykah (6227). 



82 Masyasyah, yaitu: ujung tulang; seperti dua siku, pundak dan lutut. 



Shahih Sunan IbnuMajah — [*D 




Keutamaan Salinan, Abu Dzar dan Miqdad RA 



1 'j& ^ Jl .UHTT 

' * s s s 

& s f. m « A / , I J 

I . ^ ^ Oy ^ y w £y J t i f/> it / y' Z' ^ y . | J Z’ H / O/ 

4y*lj 4 jL»aPj C »J tifijip» aWI (J j*j* j (,4 a**+a* 

* * ' 

y\ L*lj <AJU aJJI AjC^J 2^ dAli J y* J L*li I^tJliuJl j 

1» # " ^ ^ y y 

y 1 y ® f ® ^ ^ y» *y # ^<> O a J ■. t ) .y * , o % ) / i */ o M "^» J y yy , 

f' j ^Jlj O *_& L*lj t<t * jxj <oM 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

jjtaj jij ^ tLr ll)t ^ Jbj^i 

y^yy y y yy 

<t*^3 Oli j CaIII ^3 4+~J3j aJLp cJli 4Jli V} L* 

yy yy y yyy 

3 ^ ^ y J t ^ ^ y y o e j 0 ' 0 £' > * , i' 

• I^yljky ^9 4 j 0 1 jJU^ni uji-jJ ^Ji 0 ^2p\i 



>» - f ,» ^ f 

. JL>-I Jb>-I 



122-149. Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Orang yang 
pertama kali melahirkan keislaman mereka dengan terus-terang 
beijumlah tujuh orang; (yaitu) Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ammar 
dan ibunya (Sumayah), Shuhaib, Bilal dan Miqdad. 

Adapun Rasulullah SAW sendiri dijaga 83 Allah dengan perantaraan 
pamannya. Abu Thalib. Sedangkan Abu Bakar dijaga Allah dengan 
perantaraan kaumnya. Akan tetapi yang lain tidak luput dari siksaan 
orang-orang musyrik. Mereka, para shahabat, dikenakan pakaian dari 
besi, lalu dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka, 
tidak seorang pun dari mereka kecuali telah menuruti apa yang 
dikehendaki orang-orang musyrik itu (karena rasa takut), kecuali 
Bilal. 84 

Ia (Bilal) menganggap ringan siksaan itu demi mempertahankan iman 
dan mencari keridhaan Allah. Orang-orang Quraisy telah mengikat 
tubuhnya dan memberikannya kepada anak-anak (dijadikan permainan 

83 Famana ahu , artinya; menjaga dari hal-hal yang menyakiti mereka. 

84 Wa Aiaahum, artinya; mengikuti yang mereka ingini karena rasa takut. 



I 84 I — Shahih Sunan IbnuMajah 





mereka). Mereka mengaraknya ke sekeliling kota Makkah dan 
memperolok-oloknya. Sedangkan Bilal tetap terus mengucapkan, 
‘Ahad... Ahad...’.” 

Shahih: Shahih As-Sirah An-Nabawiyah. 



Keutamaan Bilal RA 85 



OiSjf M & JK :j« dUC. > Ao.-ur 

✓ X X X X 

O xf O »x ^x f J ..X ^ XX , ) . f o ^ ^ f . ° | X X , 

CxJ) JLftJj cJb>~l U J AiJj ^ J dMl ^ 

Jajl 1-* ji aJS' [j ^1*1? \J»j 4jJtj t ^S' 



123-150. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW 
besabda, ‘Sungguh aku telah disiksa dan diteror karena Allah, yang 
mana tidak seorang pun (diantara kamu) disiksa dan diteror sepertiku. 
Telah berlalu tiga malam, namun aku dan Bilal tidak mempunyai 

O/ 

makanan yang dapat dimakan oleh makhluk yang mempunyai ginjal, 
kecuali sedikit makanan yang dikempit 87 pada ketiak Bilal’.” 



Shahih: Al Misykah (5253), Ash-Shahihah (2222), Mukhtashar 
Asy-Syama'il Al Muhammadiyah (115). 



Keutamaan Khabbab RA 



:JU» J! ,&• :JB Ji J ’Ji. .w-Ht 

X XX 

ijCT AjJ tjlli y\ &L. Ui coSl 



15 Judul hadils ini sebelum hadits nomor 151, sebetulnya — yang telah kami tetapkan — adalah sebelum 
hadits nomor 1 50. 

86 Dzu Kabdin , artinya; makhluk yang bernyawa. 

87 Ma wara, artinya; makanan yang dibawa Bilal, yang disembunyikan di bawah ketiak. 




Shahih Sunan IbnuMajah — 




124-152. Dari Abu Laila Al Kindi, dia berkata, “Khabbab datang 
menemui Umar, maka Umar berkata, ‘Mendekatlah kemari, tidak 
seorang pun yang berhak menempati tempat ini daripada kamu kecuali 
Ammar!’ Khabbab pun duduk, lalu memperlihatkan kepada Umar — 
bekas-bekas — luka di punggungnya, bekas luka yang ditimbulkan 
oleh siksaan orang-orang musyrik terhadapnya.” 

Shahih: Shahih As-Sirah An-Nabawiyah. 

Keutamaan Sahabat yang Lain 88 



j!\ :Jis s J of dJJC. J, ^ .\or-wo 

y y j y y y 

\ . y 9 f x *y o f *y O fy >y * ^ . • t i / ^ V /• V 5»/ 

uJUip c y** jj* ^ c^>u y\ ( j^u 

y y y * z' 0 * / / 

j ‘J ^ J j ‘ji 



cojC ^ -tjj ^ r' 

1^ -* u * ° a '* ^ -^vli •' ^ , * f ''./t ‘ ( ^ 

.y*l aJLP y 1 oJUb J iuv>l Ay»l ISU oJ_j 



125-153. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Orang yang paling pengasih dari umatku terhadap umatku adalah 
Abu Bakar, yang paling keras pembelaannya terhadap agama Allah 
adalah Umar, yang paling pemalu dari mereka adalah utsman, yang 
paling mengetahui masalah hukum adalah Ali bin Abu Thalib, yang 
paling baik dalam membaca Kitabullah adalah Ubai bin Ka ’ab, yang 
paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu ’adz bin Jabal, 
dan yang paling mengetahui ilmu faraidh (pembagian warisan) 
adalah Zaid bin Tsabit. Ketahuilah bahwa setiap umat itu mempunyai 



88 Tambahan ini memang harus ada, karena tidak ada hadits lain tentang Al Khabbab, kecuali satu hadits 
saja. 



1 86 I — ' Shahih Sunan IbnuMajah 






orang kepercayaan , dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu 
Ubaidah bin Jarrah. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (1224). 



O ^ J f# f/ o A £ 



x j J ji' ajI ^ tilL- a£u *^p A o ^ Y 't 



126-154. dari Abu Qilabah, seperti hadits di atas, hanya saja dia 
mengatakan tentang keutamaan Zaid dengan kalimat “Wa a ’lamuhum 
bil fara'idh (yang paling menguasai ilmu faraidh). ” 

Shahih: Hadits ini pengulangan dari hadits sebelumnya. 



Keutamaan Abu Dzar RA 



:J yu H -3»! .j :Jl5 J> -Al jlp A o o- 1 Y V 

+ " ^ / / / 

. ji ^JA JpTJ (j-* d— Us»l Slj frt oiil l* 



127-155. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Bumi tidak menampung dan 
langit tidak menaungi orang yang lebih fasih daripada Abu Dzar. ” 

Shahih: Al Misykah (6229, 6230), Takhrij ma Dalla alaihi Al 
Qur'an (147), Ash-Shahihah (2343). 



Keutamaan Sa’ad bin Mu’adz RA 



[y iH J : Jli Jt o* • ^ 0 't - ^ ^ 



✓ X 



89 

Lahjah , artinya; lidah dan apa yang diucapkannya berupa kalimat-kalimat. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 1 87 I 




^jA Oy?x*j\ 4»1 J y* j Jlii ^ *> jl J** 

' ' * ' 

XiL* oJLi ^**ai („jJJt J I JLa5 caV)I J^j Ij aju IaJ I^JUi ?lJLi 

x Z’ ✓ z' y " y y y * 

|. . • t ' * • 

.UA ^ 3U» 



128-157. Dari Barra' bin Azib, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah 
diberi hadiah sepotong kain yang terbuat dari sutra, 90 maka orang- 
orang memegang sutra itu secara bergantian. Rasulullah SAW 
bertanya, ‘Apakah kamu sekalian heran (kagum) dengan sutra ini?’ 
Mereka menjawab, ‘Benar, ya Rasulullah!’ Rasulullah SAW bersabda, 
‘Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sapu tangan yang 
dimiliki oleh Mu ’adz di surga adalah lebih baik daripada sutra ini ’. ” 

Shahih: Muttafaq alaih. 



> » jil -m ^ ju :jii 

" " * ' 

* * 

, .y i O • y • y i .y y 



129-157. Dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Arsy 
(singgasana) Allah bergetar karena kematian Sa ’ad bin Mu ’adz ’. ” 

Shahih: Al Irwa' (3/166-167), Azh-Zhilal (552). Muttafaq alaih. 



Keutamaan Jarir bin Abdullah Al Bajalli RA 



4l)! iSy* J l a :Jli aMI Xs- j I y>r ^ O A— y T * 

y' -y * y y y y yy 

4J1 OJjSCi ^ J*— j 'V) J 'ilj cC -l ily' Sl» 

m o — y - . # y yy ^ o y *y ^ 

“ 1 y' 9 ,y ^ °y; ** " 1 », l , -t o y , yy yy. , Oy » ,/ 1 Af , 

: Jl A5 (J jX*> ^ oJU V 



✓ ✓✓ ✓ 



90 Sirqah, artinya; potongan sutra putih atau sutra asli. 

1 88 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




.bJlg-4 u^U 

✓ Z’ 

130-158. Dari Jarir bin Abdullah Al Bajalli, dia berkata, “Sejak masuk 
Islam, Rasulullah tidak pernah melarangku jika aku hendak 
menemuinya, dan tidak pernah melihatku kecuali dengan nampak 
senyum di hadapanku. Suatu ketika aku mengadu kepadanya bahwa 
aku tidak dapat duduk dengan tenang di atas kuda, maka beliau 
menepuk dadaku dengan tangannya lantas berdoa, ‘Ya Allah, 
tegarkanlah ia dan jadikanlah ia orang yang memberi petunjuk dan 
mendapat petunjuk ’’ 

Shahih: Ar-Raudh (273), Mukhtashar Asy-Syama'il 

Muhammadiyah (196). Muttafaq alaih. 



Keutamaan Ahli Badar 91 



<J\ — J* — J ijr* ^ O* 

IjjJ ’Ja OjJu: C. % *Jjl 

X z' X * ✓ 

.tf&J i %*■ U oIp djj'js' 



131-159. Dari Rafi’ bin Khadij, dia berkata, “Jibril atau salah satu 
malaikat datang kepada Nabi S A W, lalu bertanya, ‘Bagaimana 
menurutmu tentang mereka yang ikut dalam perang Badar di antara 
kalian?’ Mereka menjawab menjawab, ‘Mereka adalah yang terbaik 
dari kami’. Kemudian malaikat itu pun berkata, ‘Demikian juga 
mereka di sisi kami, adalah sebaik-baiknya malaikat’.” 

Shahih: Bukhari. 



91 Judul aslinya adalah “ FadhI Al Anshar ” (Keutamaan Kaum Anshar), kami merevisinya menjadi judul 
“Keutamaan Ahli Badr” mengingat judul inilah yang lebih relevan dengan konteks hadits-hadits yang ada 
di dalamnya. Judul ini pula yang dipilih oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. 



Shahih Sunan Ibnu Majali — rm 





C* iJo jl coJ-j jJlji c^L>w?t 

* " ' ' ' ' 

/ [,/ o / * i > 't ' 1 ® f 

.4jL yaj jfj X» iJjil 



132-160. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Janganlah kamu sekalian mencela sahabatku. Demi Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya! Seandainya salah seorang di antara 
kamu menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak 
dapat menyamai satu muc? 2 pahala mereka dan tidak pula 
setengahnya ” 93 

Shahih: Azh-Zhilal (988), Ar-Raudh (998). Muttafaq alaih. 



^ *J yi 






A 

■Ji' *“ 






:jii J JZJ a-u-itt 



jip f ulu 



S> * t , .'O t h' 



^ 9 J 

.0 j^P 



133-161. Dari Nusair bin Zu’luq, dia berkata, “Aku mendengar Ibnu 
Umar pernah berkata, ‘Jangan kalian mencela sahabat Muhammad 
SAW, sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka satu jam 
(di jalan Allah) lebih baik dari amalan salah seorang di antara kalian 
seumur hidup’.” 

Hasan. 



92 Mud adalah satu takaran yang telah ditentukan. Menurut pendapat penduduk Hijaz, yaitu; satu liter 
sepertiga. 

93 Nashif menurut bahasa berarti setengah. 

90 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 




Keutamaan Kaum Anshar 



o' 



&\ j jLj j u :jii j *g» g n\-> r £ 

/ ^ ^ ' ' ' 

.4JSl A^ajul t jCaj^f' J-» J 1<&1 <«>-l jCaj*}/l 



134-162. Dari Barra bin Azib, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Barangsiapa mencintai sahabat Anshar, maka Allah akan 
mencintainya. Dan barangsiapa membenci sahabat Anshar, maka 
Allah akan membencinya ’. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (991, 1672, 1975). Bukhari. 



c jUci jCaJ')!! :Jl 5 ^ <osl J y* j 01 ijj ^ . \ “l V'- \ T 0 
jCajNI c..l;a:^l j jl Uilj 1 ^JL 5 i*»l ^L)l 01 jij i jIjO ^UJlj 

.jCdJ'ifl ^jA 1 ja\ 0 jS!«-gJl "bljJj IjCa»N 1 c 5 .il J cSij ibilj 



135-163. Dari Sahi bin Sa’ad, bahwa Rasulullah bersabda, “ Kaum 
Anshar itu ibarat pakaian dalam 93 dan manusia adalah pakaian 
luarnya 94 Seandainya ada orang mengambil jalan di sebuah lembah 
atau jalan di sebuah gunung, sedangkan orang Anshar menuju 
lembah, maka pasti aku akan (memilih untuk) berjalan melalui 
lembah Anshar. Kalaulah tidak karena hijrah, pasti aku termasuk 
orang Anshar. ” 



Shahih: Ash-Shahihah (1768). Muttafaq alaih. 



93 Syi ’ar, artinya; baju yang menempel di tubuh. 

94 Ditsar, artinya; baju yang menutupi pakaian dalam. 



Shahih Sunan Ibnu Majah 





Keutamaan Ibnu Abbas RA 



O» |jj| <&! J : Jl5 ^-l!p jp . n o- > T1 

* «" " ~ " * ' ' 

. i ^Jj 4^S^>til 4-oJLp 



136-165. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah mendekapku, lalu 
berdoa, ‘Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah 95 dan takwil Al Qur'an ” 

Shahih: Ar-Raudh (395), At-Ta’liq Ala At-Tankil (2/339). 
Bukhari secara ringkas. 



Bab: 12. Khawarij 



:■ - Jl* jr/jkll '/V r JU vJlt j j 'j- A T X - \ X V 



• / /> x o f m * • f m z - . , - * 

. ^ t . l k I* I" 'U . ^ z' • f z'!, . J 0 * • f z. i z « 1 , > ' 

01 j — JlJI Oj-XJ> jl 4 JUd 0 ja jl— <J^J 



« A 



1 :oii jlatcj* OU ^ y jkij ^JJl zil jlpj C»j 

. c->t y* cA-*5sJl i_zjj (^1 :Jli ^ oul- 



137-166. Dari Ali bin Abu Thalib, dia menyebutkan — tentang 
Khawarij — kemudian berkata, “Di antara mereka ada seorang lelaki 
yang pendek tangannya 96 (atau benar-benar pendek tangannya, 97 atau 
kecil tangannya). Jika sekiranya kalian senang, tentu aku akan 
meriwayatkan kepadamu tentang janji Allah kepada orang-orang yang 
bakal membunuh mereka lewat lidah Muhammad SAW.” Aku 
(Ubaidah) bertanya, “Apakah kamu mendengarnya dari Muhammad 
SAW?” Dia (Ali) menjawab, “Ya, demi Tuhan (Pemelihara) Kabah!” 
Ini diulanginya sampai tiga kali. 

Shahih: Ar-Raudh (699). Muslim. 



95 Al Hikmah , maksudnya adalah Sunnah. 

96 Mukhdaj adalah isim maful dari kata akhdaja yang artinya, cacat tangan atau pendek tangannya 

97 Muudan, mempunyai arti seperti kata mukhdaj. Matsduun , artinya; kecil kedua tangannya. 



1 92 I — Shahih Sunan Ibnu Majah 




'M* J JJj Jii :Jti ijiU* jJ <oji jup y a nv-1 1' A 

>- 'y. OyJyi c r ^i cOC^i idaU fy oc.^ y"» y 

U5" ^Cs*^\ ^y. OySyfcJ C(V^*' jj jjlitJ ^ ^ /! ‘y^l Jy* 

• ^ i ^ ^ ^ o f o ^ jy^ * . f • j ?/y?r o * '„f * " r ..£ * i, ^ ** o * i, *..«*• ^ 

4»l ^pri I » g *« * Jp Cj%-gilAJ3 p g j AJ ^j-^3 C<p» y» ^ / » ,^ ^1 1 J yH 

X y z' 1 ✓’ ^ * * * 



138-167. Dari Abdullah bin Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘>4fow keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang muda 
umurnya* 8 dan lemah akalnya. Mereka mengucapkan perkataan dari 
sebaik-baik perkataan manusia dan membaca Al Qur'an tapi tidak 
sampai melewati kerongkongan mereka." Mereka keluar dari Islam 
seperti terlepasnya anak panah dari busurnya yang mengenai hewan 
buruannya. Barangsiapa menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. 
Karena membunuh mereka adalah suatu pahala di sisi Allah bagi 
orang yang dapat membunuhnya ’. ” 

Hasan-Shahih: Azh-Zhilal (914), Ar-Raudh (684). Muttafaq 
alaih dari riwayat Ali bin Abu Thalib RA. 



y xjCm cJb :j\i iujL* y y ^ *\ A— ^ 

X / j S' “ / 

L»j 3 ^ Jb Ot(w I JIa3 ^3 ^ 4&I J 



/ ✓ 

^ / > . 



• o x ^ ^ ^y-0 /■ X e | >* ^ Z’ } ■ / 0 / f ^ . } &* ** 

Oy*<?J £-• Ow3 p yW*0 C Jj-UO 

. ^ *s' O s' ' ' \ * tl " J • * tl J 0 " I " ^ * I, ' i* » ' 

{t* yaI3 Jj>-1 c4-p yi y-4 Jyj UJ JJ) ^y® u 

s' s S’ s' S S' 



m Ahdatsul asnan. artinya; masih muda, karena usia muda umumnya tempat kerusakan. 

” Taraqihim adalah bentuk jamak dari taraqqawah, yaitu; tulang yang ada di antara dada dan leher. 
Maksudnya, dua tulang yang mengarah ke samping. Artinya, bahwa bacaan Al Quran mereka tidak 
diangkat dan tidak diterima oleh Allah. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 




139-168. Dari Abu Salamah, dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu 
Sa’id Al Khudri, ‘Apakah kamu mendengar Rasulullah SAW 
menyebutkan tentang kelompok Haruriyah?’ 100 Dia menjawab, ‘Aku 
mendengar beliau menyebutkan sekelompok kaum yang mempunyai 
sebuah peribadatan; salah satu di antara kalian terbilang sedikit 
shalatnya dibandingkan dengan shalat mereka, (begitu juga) puasanya 
dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama seperti 
meluncurnya anak panah dari busurnya dan mengenai hewan 
buruannya. Dia (si pemanah), mengambil anak panahnya, 101 lalu 
melihat mata anak panah tersebut, maka dia tidak melihat apa-apa; 
kemudian ia melihat lengkung mata panah tersebut, 102 maka dia tidak 
melihat apa-apa; lalu melihat anak panah lainnya yang belum terpakai, 
maka dia tidak melihat apa-apa. Kemudian dia melihat tumpukkan 
anak panahnya, maka dia ragu, 103 apakah dia melihat sesuatu atau 
tidak’.” 

Shahih, Azh-Zhilal (923), Al Irwa ' (2470). Muttafaq alaih. 



- J* 'cs 01 ’M & J15 :Jli jl J JP .m-u * 

~ z' z' X y» y * Z' 

• t* * ^ Cr *T a -tt * * \* 9 - * 9 ' \ ’s " ° f 

jjbfcj J — ^>1 {j* O j->^* J» 

0 t • . J * ' ** u ^ I» * f o £> ». * „ * o ' ^ * t . ' , 9 * 

p* c ^ tj* O y yn 

^ vlJJi oo jr Si ^ -oil j-jp Jli .aiikJij jl 



100 /f/ Haruriyah dinisbatkan pada harura', yaitu; suatu tempat di dekat kota Kufah, mereka disebut 
Khawarij dikarenakan mereka muncul dari wilayah tersebut. 

101 Nashluhu , An-Nashl, artinya; bagian besi yang tajam dari anak panah, tombak dan pedang yang belum 
dipasang tangkainya. 

102 /te/w/bentuk jamak dari rashafah, yaitu lengkungan yang dimasukkan ke dalam mata anak panah. 

103 Tantara, artinya; ragu akan menempelnya darah pada anak panah. 

1 94 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 




jj * L^ajl VjIj ijlii — jy^ {j, ^^1— 

.h!$h <0)1 



140-169. Dari Abu Dzar, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sesungguhnya setelah aku sebagian dari umatku — atau selelahku, 
sebagian dari umatku akan menjadi — ada sekelompok kaum yang 
membaca Al Qur'an yang tidak sampai melewati tenggorokan 
mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah 
yang mengenai hewan buruannya, kemudian mereka tidak dapat 
kembali. Maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk dan 
penciptaan ” 



Abdullah bin Shamit berkata, “Kemudian aku menuturkan hal itu 
kepada Rafi’ bin Amr (saudara laki-laki Al Hakam bin Amr Al 
Ghifari), maka Rafi’ berkata, ‘Aku juga mendengarnya dari 
Rasulullah SAW’.” 



Shahih: Muslim. 



'j-Aj d)T :lH <oal J y* j JlS : JlS ^ . W * — Y £ 1 

" * * ' 

„ £ | ^ ^ I t * ** * 0 X | ^ t ^0 ✓ i» ^ 0^ 



141-170. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sungguh seseorang dari umatku benar-benar membaca Al Qur'an, 
mereka keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari 
busurnya ” 



Shahih: Ash-Shahihah (2201). 



ajI j*s>. JL> <5)1 J y* j oir : Jli <0)1 jlp ^ y\j > f ^p A V ) - ^ £ Y 

" S S * s s , s S S 

Ij y*2- J* J CjvjlI*Jlj 'Jfi I 'jJtj 

< s ~ s s ' ^ 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 




> z ' * 
JL +S*x-A 



cJjlpI ISI J Jju CtiJUbj ijLai cJa*j dJ-*^ cXa 

/ ^ ^ y' / ^ 

Jlii tj^ill^Jl lj-& { ys>‘ <-*> j^>\ *Nl J y* j L> 

z' ^ / X " ^ 

^ jT yb\ OjZjJU <] — jt— ^ lAi ji \^§e 4*1 1 J y* j 

* * ~ ' ' 
ii, / > o Z t. * -* * ' 'U' "* -*° ' 9 * '~l' Z * \' * 

- V J' j* (*-4~d> d^.Lo jjJJI jy cj«-^-si y j jU*j 



142-171. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW berada di Ji’ranah 104 sedang membagi-bagi tibr 105 dan 
ghanimah, beliau berada di dekat Bilal. Maka ada seorang lelaki 
berkata, ‘Berbuat adillah, hai Muhammad, sebab tidak pernahkah 
engkau berbuat adil?’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh celaka 
kamu! Siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak adil?’ Umar 
berkata, ‘Biarkanku tebas batang leher orang munafik ini, wahai 
Rasulullah’. Rasulullah SAW bersabda, ‘Hal ini akan terjadi pada 
umatku, mereka membaca Al Qur'an (namun) tidak sampai pada 
kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti melesatnya 
anak panah dari busurnya melintasi hewan buruannya ” 

Shahih: Azh-Zhilal (943). 



1 2^ <0)1 J y* j JIS :JlS ^JJ .) VY— ^ i T’ 



. ,i3i 



143-172. Dari Ibnu Abu Aufa, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Orang-orang Khawarij adalah anjing-anjing neraka ” 

Shahih: Ar-Raudh (606, 908), Al Misykah (3554), Azh-Zhilal 

(904). 



104 Ji ’ ranah adalah nama suatu tempat di dekat kota Makkah. 
,os At-Tibru, artinya; emas dan perak sebelum dicelup. 

I 96 1 — Shahih Sunan Ibnu Majah 





^ * 9 S £' O' " ' > / * t > o 

Oj^yu Ovij :Jl5 ^ aMI Jj-^j 01 y»t ^ VT— ) i i 

✓ ✓ ✓ 

c..*.»..» : y JU .^jas j y £ y*- UiS'" y jjlstfc» ^ ^ y^ 

J>- -•*/> Jij^cy X>- «# r ^ ^ : Jji' S ibl J J^J 

. JllrdJl y £ y>eJ 



144-173. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Akan muncul kelompok 106 yang membaca Al Qur'an, tetapi tidak 
sampai melewati tenggorokan mereka. Manakala kelompok tersebut 
muncul , 107 maka berhak untuk dipotong. ” 1 08 

Ibnu Umar bekata, “Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda 
‘ Manakala muncul kelompok itu, maka berhak untuk dipotong ’ (lebih 
dari dua puluh kali), sehingga muncullah Dajjal di tengah-tengah 
penipuan mereka.” 109 

Hasan: Ash-Shahihah (2455). 



fy ry*j :iH *»' J JlS : Jli JJJUi J> 'y A V t- ) i 6 

X 0 S ' s 

jl y> N dje-jAJ oX» y j' y T y 

0 * 0 * ^ «f « ^ J .T, o *' *f 

. yaJLjjJ O) y O) ^ £3 yL>- 



145-174. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda. Akan datang sekelompok kaum di akhir zaman — atau pada 
umat ini — mereka membaca Al Qur'an tapi tidak sampai melewati 
kerongkongan mereka. Tanda-tandanya adalah kepalanya dicukur 
pelontos. Apabila kalian melihat mereka — atau jika kalian 
menjumpai mereka — maka bunuhlah mereka ’. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (940/945), Al Misykah (3543). 



IM Nasy'un, maksudnya; suatu kelompok yang terdiri dari anak-anak muda. 
1,7 Kullama kharaja garnun, artinya; muncul suatu kelompok dari mereka. 
m Quti‘a, artinya; berhak untuk dipotong. 

169 'Iradhihim artinya, penipuan mereka. 




Shahih Sunan Ibnu Majah — 




ts-Uljl l jJbs ^ V o — ^ i *\ 

I jjCai jyJL~» e-')l ja 015T* Ji cjlJt Jit 1 J-a 



^ < f 



J j** j y* Ou^o ! (Jli VaJ jJJ c IjI Ij I ol* tljLiS"" 



^1 



146-175. Dari Abu Umamah, dia berkata, “Seburuk-buruknya orang 
yang mati terbunuh yaitu yang dibunuh di bawah langit. Sebaik-baik 
pembunuh adalah mereka yang membunuh anjing-anjing penghuni 
neraka. Mereka dahulu adalah orang Islam, kemudian menjadi kafir.” 

Abu Ghalib bertanya, “Wahai Abu Umamah! Apakah semua ini 
adalah ucapanmu?” Dia menjawab, “Aku mendengarnya dari 
Rasulullah SAW.” 

Hasan-Shahih: Al Misykah (3554), Ar-Raudh An-Nadhir 
(1/908). 



Bab: 13. Hal-hal Yang Diingkari Kaum Jahmiyah 110 



J & :Jii ji>^.wn-UV 

✓ ✓ / / / ✓ / / 

Oi s/; ur ^lj : jis tJ °4 pii J >ii 

f f / | B * ^ r. , J ^ * o f . t . 7 .-o J . ^ i./ / f. 

^ jJLb l z jt jls cO jj ^ y 

y ) * # ^ ^ / J 4 o>- ^ ^ S o £ 



147-176. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, “Ketika kami sedang 
duduk di samping Rasulullah SAW, kemudian beliau memandang 
bulan di saat purnama. Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya kalian akan 



1,0 Jahmiyah adalah sebuah kelompok ahli bid’ah yang idenya berseberangan (bertentangan) dengan ide 
Ahlussunnah dalam banyak hal, khususnya dalam permasalahan ushul (mendasar). 



98 I — Shahih Sunan IbnuMajah 




melihat Tuhan seperti melihat bulan ini. Kalian tidak akan merasa 
kesulitan melihat-Nya , 1 1 1 apabila kalian mampu selalu mengerjakan 
shalat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, maka lakukanlah ’. ” 

Kemudian beliau SAW membaca ayat, “Dan bertasbihlah sambil 
memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan terbenamnya .” (Qs. 
Qaaf (50): 39) 

Shahih: Azh-Zhilal (446-451). Mutafaq alaih. 



OyCm :$jj| 4»l JlS :JU o'Jy> .WV-) i A 



* * * * * * 5 

* ' t.- I , w „S’ * f o 



fji j *i)j ^ 'i :Jis :l^ki ?jji3l ib 






148-177. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
'Apakah kalian kesulitan dalam melihat bulan di saat purnama?’ 
Mereka menjawab, ‘Tidak’. Nabi bersabda, ‘Begitu juga kalian tidak 
akan kesulitan untuk melihat Tuhan di hari Kiamat’. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (444, 453). Muttafaq alaih. 



:JlS J jLj L' :llis :Jli J\ ‘Js* ,wa-1 i ^ 

' * ' - 

:JU cSf > J J «Tjj j 'opCjd 

'Jt* ‘N jJL)t bjj ,V 0 

" * * Z' / >- 

•b-fj jj ^ 0 JjbaJ llS" ^/1 o jj DjjbaJ N 



149-178. Dari Abu Sa’id, dia berkata, “Kami bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami?’ Nabi bersabda. 



1,1 Tadhammuna, artinya; mereka tidak berdesak-desakkan. Diriwayatkan dengan lafazh 
~Tvdhammuuna\ yaitu; kalian tidak akan menjumpai himpitan dan kesulitan. 



Shahih Sunan IbnuMajah — n>n 




‘Apakah kalian sulit 112 melihat matahari di siang bolong, di waktu 
tidak ada mendung?’ Kami menjawab, ‘Tidak’. Nabi bersabda, 
Apakah kalian sukar untuk melihat bulan purnama di waktu tidak 
ada mendung?’ Mereka menjawab, ‘Tidak’. Nabi bersabda, 
‘ Sesungguhnya kalian tidak akan kesulitan melihat Allah, kecuali jika 
kalian sukar melihat matahari dan bulan ’. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (457, 458). Muttafaq alaih. 



& ts) \&\ J jLj U :oi :Jl5 jtjj J\ ^ A V^-> o * 

* ' ' ' ' ' ' ' 

.4ii^ ol dJUij ^)asA «tili :Jli :ju 



150-179. Dari Abu Razin, dia berkata, “Aku bertanya, ‘Ya Rasulullah 
SAW, apakah kami akan melihat Allah di hari Kiamat? Dan, apa 
buktinya di dalam ciptaan-Nya?’ Nabi menjawab, ‘Wahai Abu Razin, 
tidakkah kalian dapat melihat bulan secara leluasa (tanpa 
gangguan)?’ Aku menjawab, ‘Ya’. Nabi bersabda, ‘Allah lebih 
daripada itu, dan yang demikian itu adalah bukti pada ciptaan-Nya ” 

Hasan: Azh-Zhilal (459, 460). 



ja lj j j jti jjjj 

' ' ' * ' 

vii^wau jl !<0Jl J y* j Ij :c-l5 :Jli co^Ip <— ojCp 
✓ ✓ * * * * 

. J «" O J /■ 

Os * \* 9 * ✓ 9 ✓ O ✓ ^ O f O I J 0 ✓ f 

.1 t—; j ^jA ^ :cJLs tjv*j 



151-180. Dari Abu Razin, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Tuhan kita menertawai keputusasaan hamba-Nya (dari kebaikan) 



112 Tudharrunna, artinya; apakah membuat kamu tertimpa bahaya? Dalam satu riwayat disebutkan dengan 
lafazh “ Thudhaaruna ” dengan dibaca ringan dari Adh-Dhair , menurut bahasa berarti kesukaran. 

100 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 






serta cepatnya Allah mengubah keadaan itu 1 13 Aku bertanya, ‘Wahai 
Rasulullah! Apakah Tuhan tertawa?’ Beliau menjawab, ‘Ya’. Aku 
berkata, ‘Kami tidak kehilangan dari Tuhan yang tertawa karena 
kebaikan’.” 

Shahih: Ash-Shahihah (2810). 



Xs> ^y>%j CLlj :ju tjJjUJt j j . ) A Y — y O Y 

1> y W' :JUi fl » k cdw > J 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

i»i c-Li. -.jii i S i»i cjui. ur 

✓ / * / ✓ / 

‘j 4z 'm j- ca» fy «t, y. y-yi yy s 

Aif lit tcJ* ^pl !s^j ^ ! J yL*3 Ji ‘J yi& AjjjJj ojyL 

dJ yif bf, iji)i ^ djd p l*?£- Ji :Jtf i£ll' 01 S»i C. aL. 

ylSOl L*tj ; Jli 4jliS"* jl 4 JUIm>- ^Jh*’ ijli jlll 

x / / // / ’ 

:oJ&- J 15- Jp <^SllS -jilliil jl- 

✓ * ✓ ✓ / ✓ z' ✓ 

> Ai ia' ^ JA i/or yi *«i>) ^ ^ 

.(ijjiki 



152-182. Dari Sufyan bin Muhriz Al Mazini, dia berkata, “Pada suatu 
hari ketika kami bersama Abdullah bin Umar, sementara dia sedang 
melakukan thawaf di Baitullah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang 
menghalanginya lalu berkata, ‘Wahai Ibnu Umar! Apakah kamu 
pernah mendengar Rasulullah SAW menuturkan perihal dialog 114 
Allah dengan hamba-Nya di hari Kiamat?”’ 



113 Ghiyarihi, artinya; perubahan keadaan dan dhamir ha' kembali kepada Allah. Artinya, bahwasannya 
Allah tertawa terhadap keputusasaan seorang hamba dari kebaikan dengan ringannya keburukan yang 
menimpanya, serta cepatnya Allah mengubah keadaan hamba itu, dari buruk ke yang baik, dari sakit 
kepada kesembuhan, dari cobaan dan penderitaan kepada kesenangan dan kegembiraan. 

114 An-Najwaa Maksudnya, Panggilan Allah (dialog Allah dengan) hambanya pada hari Kiamat. 



Shahih Sunan Ibnu Majah — 1 101 1 




Dia (Ibnu Umar) menjawab, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Akan didekatkan seorang mukmin kepada Tuhannya pada 
hari Kiamat, sehingga Dia (Allah) meletakkan tutup 115 kepadanya, 
kemudian Allah menjadikan dia mengakui atas dosa-dosanya. Allah 
berfirman, ‘Apakah kamu mengerti? ’ Dia (orang mukmin) menjawab, 
‘Wahai Tuhanku, aku mengerti’. Sehingga tatkala sampai pada 
seorang mukmin yang ingin menyampaikan sesuatu yang dikehendaki 
Allah untuk bisa disampaikannya, Allah berfirman, ‘Sesungguhnya 
Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan Aku mengampuninya 
untukmu hari ini’. Nabi melanjutkan sabdanya, ‘Kemudian orang 
mukmin tersebut diberikan lembaran-lembaran amalan kebaikannya 
dengan tangan kanannya'. Nabi melanjutkan sabdanya, ‘Adapun 
orang kafir, maka dia dipanggil dalam keadaan disaksikan oleh 
banyak orang’. ” 

Khalid bin Kharis berkata, “Dalam kata ‘Al Asyhaad’ ini ada yang 
terputus sanad-nya.” Allah berfirman, “Orang-orang inilah yang 
telah berdosa terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah 
terhadap orang-orang yang zhalim. ” (Qs. Huud (11): 1 8) 

Shahih: Azh-Zhilal (604). Muttafaq alaih. 



y ' * ' ' ~ ' 



->9 ✓ ✓ O* © ✓ O J f 0^ 



4J ’j* 



? a * o J i Os m # * f o ^ J s-o — - J ✓ o . 

> 






* 

s- " 



C-UJ3 {£ J. s* J* J* C4»Jl3 ^ 

^ ✓ 

j* y'3 31S1 ^4 of ik.i f ijiSi JLki i.c.f ^ 

0 o O/ 



153-184. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Tiada seorangpun di antara kalian, kecuali Tuhan akan berbicara 
dengannya yang tidak ada di antara dia dan Allah seorang 



115 Kanafahu artinya, Allah menutupinya sehingga orang lain tidak dapat melihat rahasianya 



I 102 1 — Shahih Sunan Ibnu Majah 





penerjemah. Kemudian ia melihat ke sebelah kanan, maka ia tidak 
melihat sesuatu kecuali apa yang telah diperbuatnya. Lalu ia melihat 
ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat sesuatu kecuali apa yang 
telah dikerjakannya. Kemudian ia melihat ke depannya, maka ia telah 
menghadap neraka. Barangsiapa di antara kalian mampu untuk 
menghindari neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma, 116 maka 
lakukanlah ’. ” 

Shahih: Takhrij Musykilah Al Faqr (115), Azh-Zhilal (606). 
Muttafaq alaih. 



Jli Is j&V' ^4» Al jlp jp Ao-) oi 



* * + * ^ r ^ , • , - <4/ / . / . * * * . " l ^ » ti i > , o ( . /i/ 

C L» J 1 yAi L* j \ + I <Ly03 ^ 

^ vs juo W ^3 J o( y; Uj 

^ ✓ ✓ ✓ y / ✓ 

. o ✓ ^ . a-* ^ 

.JOP «U*r ^ <^rj Jp 



154-185. Dari Abdullah bin Qais Al Asy’ari, dia berkata, “Rasulullah 
bersabda, ‘Ada dua surga yang terbuat dari perak, yaitu bejana- 
bejana dan apa-apa yang ada di dalamnya; dan ada dua surga yang 
terbuat dari emas, yaitu bejana-bejana dan apa-apa yang ada di 
dalamnya. Tiadaklah sekelompok kaum yang sedang melihat Tuhan 
mereka, kecuali mereka memakai pakaian kebesaran di hadapan-Nya 
di surga Adn ’. ” 



Shahih: Azh-Zhilal (613). Muttafaq alaih. 



tfyi ojj» s ^ J : Jvi 

✓ /■ /> ^ 

ji3i jifj cjSJi &ji jif jiS Ii[ : Jli} ((iiiijj I jLi4 

' * ^ / 

• f | * » y O'" ** , '"O e / 1 . . i " ^ 



1 tamrah, artinya; dengan setengahnya dari biji kuma. Maksudnya, maka bersedekahlah! 



Shahih Sunan IbnuMajah — 1 103 1 





jS jjf ^ c. j co ^>4 



c4i jj>4 4U*Jt L^s4 :jii ?^\Iii 4. 11,43 &J» uulj 






^3 -4i :^4- >3» > LJ4 4il (Uu^t C. ‘M'j 

•y>*i 



155-186. Dari Suhaib, dia berkata, “Rasulullah SAW membaca ayat, 
‘Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan 
tambahannya’.’’ (Qs. Yuunus (10): 26) Nabi bersabda, “Apabila 
penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk 
ke dalam neraka, maka ada orang yang menyerukan seruan, ‘Wahai 
penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian ada perjanjian di sisi 
Allah yang Dia (Allah) akan menyempurnakannya kepada kalian!”’ 
Maka mereka berkata, “Apa itu? Bukankah Allah telah memberatkan 
timbangan kami, telah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke 
dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka?” Nabi 
melanjutkan sabdanya, “Lalu tersingkaplah tabir, maka mereka 
melihat Allah. Demi Allah! Tidak ada sesuatu yang telah diberikan 
Allah yang lebih dicintai oleh mereka selain melihat Allah, dan tidak 
ada yang lebih menyejukkan mata mereka dibandingkan kenikmatan 
melihat-Nya. ’’ 



Shahih: Azh-Zhilal (472), Takhrij Ath-Thahawiyah (161). 
Muslim. 



ccA^^i iill- 4-3 JukJl :cJli XiS\* 'j* . \ AV-> 0\ 

z' / / / / -*■ 

Jj Ui J JUil 

y / / ” ✓ * z’ ✓ z' 

j*# J j3 4ttl 43) £t\ J y\i c J yu ^-il Dj 



104 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 




156-187. Dari Aisyah, dia berkata, "Alhamdulillah (segala puji bagi 
Allah) yang pendengaran-Nya meliputi segala suara, sungguh telah 
datang seorang perempuan yang menggugat suaminya kepada Nabi 
SAW, dan (ketika itu) aku sedang berada di sisi rumah. Aku tidak 
mendengar apa yang dia katakan. Kemudian Allah menurunkan ayat, 
‘Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan 
gugatan kepadamu tentang suaminya ’. ” (Qs. Al Mujaadilah (58): 1) 

Shahih: Azh-Zhilal (625), Al Irwa' (7/175). Selengkapnya lihat 
hadits nomor 2093. 



'V o * is " ^ v * * * * * * ^ 

J ^ J y* j JlS I Jl 3 ^ ^ A A— \ O V 

✓ '"o*' o o a a s s s o 

jl Ji— oJU 



157-188. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Tuhanmu telah mencatat (menetapkan atas diri-Nya j dengan tangan- 
Nya, sebelum Dia menciptakan makhluk, 'Rahmat-Ku selalu 
mendahului kemurkaan-Ku\" 

Hasan-Shahih: Ash-Shahihah (1629), Ar-Raudh (1118). 

Muttafaq alaih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits nomor 4295. 



J s** ui J 3 ^ '*** u* jS*' - \ A^- \ o A 

* 's S S * s s 

Jtf U ^ b' :JUi S iul jJ/, -jb-f 

' ' S ~ s s f - 

iitjl \j ijlii !OwX>- cdJLj^ 

ll» iljibl :JU clipj VlV !«&! J Vj b toii 

' ’ ' - - 

VI Ja5 loVl 4»1 b. : J 15 J J-j b' t Jb' : J 15 ?i)b'l il JiJ 

tjjjapl Jp jr* J b ijLii c L^-LiS' ilb'l s-ljj 

^ ^ f s s S 

^ ^ ^ ij ^ t ( ^ © j ^ ^ ^ v ^ 

yi jui caJu L ; Jli 



Shahih Sunan IbnuMajah — 105 




158-189. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Ketika Abdullah bin 
Amar bin Haram terbunuh pada perang Uhud, maka Rasulullah SAW 
menemuiku, kemudian beliau bersabda. Wahai Jabir, maukah kamu 
kukabari apa yang dikatakan oleh Allah kepada ayahmu?”’ Yahya 
bin Habib 117 berkata dalam hadits yang diriwayatkannya, “Rasulullah 
bersabda. Wahai Jabir, aku melihat dirimu bagaikan orang yang 
sedang sedih?’ Aku menjawab, ‘Wahai Rasulullah SAW! Ayahku 
gugur sebagai syahid, dia meninggalkan keluarga (tanggungan) dan 
utang’. Nabi bersabda, ‘Apakah kamu mau aku beri kabar gembira 
tentang sesuatu hal yang telah dipertemukan Allah kepada ayahmu? ’ 
Yahya bin Habib menjawab, ‘Tentu, wahai Rasulullah!”’ Nabi 
bersabda, “ Tidaklah Allah berbicara dengan seorang pun kecuali di 
belakang hijab, tetapi Allah berbicara dengan ayahmu secara 
terbuka" 8 dan tanpa ada seorang utusan. Allah berfirman, ‘Hai 
hamba-Ku, berharaplah kamu kepada-Ku, maka Aku akan 
memberikannya padamu’. Dia — ayah Jabir yang gugur syahid itu — 
menjawab, ‘Ya Tuhanku, hendaklah Engkau menghidupkan aku 
supaya aku dapat terbunuh di jalan-Mu untuk yang kedua kali’. Allah 
SWT befirman, ‘Bahwasanya telah sejak dahulu dari-Ku (keputusan- 
Ku), bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia lagi Dia berkata, 
‘Tuhanku, maka sampaikanlah kepada orang yang di belakangku ’. ” 
Nabi melanjutkan sabdanya, “Kemudian Allah menurunkan 
firmannya, 'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, lagi 
mereka diberi rezeki’. ” (Qs. Aali ‘Imraan (3): 169) 

Hasan: Azh-Zhilal (602), At-Ta ’liq Ar-Raghib (2/190-191). 



1,7 Dia adalah Yahya bin Habib bin Arabi, salah satu periwayat hadits. 

n * Kifaahun, berhadap-hadapan tidak ada tabir diantara keduanya, atau tidak ada seorang perantara. 



&\ 01 'M* -uit J Jtf : Jli jp . > ^ * - \ 0 S 

s s / 

iJi ^JjUj ca1*JI J>o c y>-^n ( Jii ^JU-j 

* . . - . , 'id > .0 K ,.i ^ ^ ^ / «. "0 ^ *, , " 

4ill ^g3 ^Jju 3 -j 3 j%JL ****3 Ajul3 ^- l-P aWi i— -0^*J ^o C«^ ^ aJ)I ^ J u^*»** 

✓ XX " / / / /// ^ 'S 

S s © /0 ^ 



159-190. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang saling 
membunuh satu sama lain, keduanya masuk surga. Orang ini (yang 
pertama) berperang di jalan Allah, lalu ia gugur sebagai syahid. 
Kemudian Allah mengampuni pembunuhnya dan ia (sang pembunuh) 
masuk Islam, lalu ia berperang di jalan Allah dan gugur sebagai 
syahid ’.” 

Shahih: Ash-Shahihah (1074). Muttafaq alaih. 



jf > jSli 4&i ja-do :lH <&* Jj-j Jli : Jli «Jy* do* ^ V— 1 1 * 

✓ ✓ " ^ 

li Ji d ojudi \j\ :jjl; p ^ ini)! ^aii r y 



160-191. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat dan 
menggulung langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian berfirman, 
‘Aku adalah raja, di manakah orang yang dahulu menjadi raja di 
dunia?”’ 



Shahih: Azh-Zhilal (549). Muttafaq alaih. 



j Al Ja 1AJ : Ju » oi :!X* j O ir-m 

f iLL ‘Sk «rj l'CJ. jS&Ji ^4> tiJji 

/ / / ^ ✓ / 

>3 jwi i ji’ii $3 jii iiu ijJii i j» lil) 9 lOl jAyS 

/ " " * 



Shahih Sunan I bn u Majali — fl» 7 l 




o S % o ^ f o J J o ' o £ . ^ ^ ^ o ^ * Xi, £ i ✓!. 

^-'ft-****3 C^y2XJ ^ ^ */2*J X^^wwJl ^3 jjuu^A L£ X^ama 3 ,^Jli ^ jw J i ^iw> 

L^IaJL 01 c^tg-ltJl a5"j^1 UL> ^3 cai>cj ^ ^jt aJKJI 

/ / ✓ ✓ / 

j^Ib jj ll£i c^-lljl Jl ^ybVS^Jl 0U J£ l^£i c£j c^JJl 



* J 



Z' / 

2r* l- . ^ A j *> ^Jl «LjiCil li-Uj (jj yj:> t4jJlS"" 4 jL* \£a d^laL 



,^U>Jl 



161-193. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, 
“ Ketika Allah memutuskan suatu perkara di langit, maka para 
malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya seraya menunduk 119 (dengan 
patuh) kepada firman-Nya seperti rantai di atas batu halus. Apabila 
telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, ‘Apa 
yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?' Mereka menjawab, 
‘Perkataan yang benar Dan Dia-lah yang Tinggi lagi Maha Besar. ” 
<Qs. Saba (34): 23) 

Nabi bersabda, "Kemudian kalimat itu didengar oleh para penguntit 
pendengaran (syetan) yang saling bekerjasama diantara mereka. 
Ketika mereka mendengarkan kalimat itu, kemudian diberikan kepada 
orang yang di bawahnya. Maka, terkadang dia (sebagian mereka) 
disambar oleh api sebelum kalimat itu sampai kepada orang yang di 
bawahnya, lalu di menyampaikan kalimat lewat mulut seorang dukun 
dan ahli sihir. Terkadang dia tidak disambar oleh api, sehingga dapat 
menyampaikannya, maka dia mencampurkan kalimat tersebut dengan 
seratus kali kebohongan. Kemudian dibenarkan kalimat tersebut yang 
didengarkan dari langit (padahal dusta). ” 

Shahih: Ash-Shahihah (3/283). Bukhari. 



1,9 Khudh 'anan adalah isim masdar (subjek) dari kata khadha 'a. Di dalam riwayat lain dengan di-kasrcth, 
seperti lafazh “ wihdan " dan “irfan ”, dan khudh ’ anan adalah jamak dari khadi ’un. 



I 108 l — Shahih Sunan IbnuMajah 





^ lk> 0 -Oli ^ 

kJi >ik; c^' y i5 ^ Sij f£ n si» oi :jia coor 

p- J5 J0 ,P0 v 0 4 & <&£ 

:>; 4 ii h^'j) y 04 4>~ j4 

/ / /■/ ^ x 



162-194. Dari Abu Musa, dia berkata, “Rasulullah SAW berdiri di 
tengah-tengah kita menyampaikan lima kalimat (hukum). Beliau 
bersabda, ‘Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidaklah layak bagi- 
Nya untuk tidur, Allah merendahkan timbangan 120 dan 
mengangkatnya, Dia memperlihatkan amal perbuatan (yang 
dilakukan oleh seorang hamba) pada waktu malam sebelum amal 
perbuatannya diwaktu siang, dan amal perbuatan waktu siang 
sebelum amal perbuatan waktu malam, hijab yang menghalangi-Nya 
adalah cahaya. Sekiranya hijab terbuka, tentu kemahasucian wajah- 
Nya 121 akan terlihat jelas oleh pandangan mata mahluk-Nya ’. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (614), Takhrij At-Thahawiyah (123). 
Muslim. 



120 Yakhfadhul qistha\ ada satu pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al Qisth adalah: 
Al Mizan (timbangan). 

Dinamakan Mizan dengan Qisth dikarenakan Al Qisth dapat membuat kesamaan dalam pembagian. 
Artinya, bahwasanya Allah merendahkan dan mengangkat timbangan amal seorang hamba yang diangkat 
kepada-Nya dan juga merendahkan serta mengangkat rezeki yang diturunkan kepada hamba tersebut. 
Seperti halnya seorang penimbang mengangkat tangannya di saat menimbang sesuatu atau 
menurunkannya. Bagi Allah perumpamaan yang mulia. 

121 Subuhat wajhuh ; subuhat adalah bentuk jamak dari kata subhah, seperti kalimat ghurfah dan ghurafat. 
Kalimat “ Subuhat wajhuh ” ditafsirkan dengan “ Jalalatuhu ” yang artinya keagungan-Nya. 

Shahih Sunan IbnuMajah — 1 109 i 




cf£ Sf «ili 01 :S & Jjlj J 15 : Jvi J 'J* A\o ->nr 

l g ^--5" cjjJl 4jUst>- c4*3jjj ( j^ajL>o c^lij 01 <d N J 

°* f ^ ^ f ✓ ^ i ; ^ ^ o « O ^ ^ o -' J . ^ .M 0 (, 

cM) oJ-^p jt-j 4^ j^» 4 ^- ?r j c->L>t-w# C— 9 

.(^yjviil L»j ^ 0lsxll. J l$Tp- jij <«3 ji 

^ z' 



163-195. Dari Abu Musa, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidaklah pantas baginya 
untuk tidur, Dia (Allah) merendahkan dan mengangkat timbangan. 
Hijab yang menghalanginya adalah cahaya. Sekiranya terbuka 122 
hijab tersebut tentu kemahasucian wajah-Nya akan membakar segala 
sesuatu yang didapati oleh pandangan mata-Nya ’. ” 

Kemudian Abu Ubaidah membaca ayat, “ Bahwa telah diberkati 
orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang yang 
berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam." 
(Qs. An-Naml (27): 8) 

Shahih: Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits 
sebelumnya. 



^ hS^Ka 4&1 :Jli 0 *J!ll jp Jk 'J* . > ^ — i 

Ja-w-Jjl oJ< 1 j j J-JJl 

4 Jli JL> jiJt C* dotjt :Jli c 



os t Q' s . £> e — 

,LLwJ> 4 j Jj j Lw* 






a**i 



164-196. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW; beliau 
bersabda, “ Tangan kanan Allah itu penuh, tidak terkurangi oleh 
sesuatu, selalu memberi di waktu malam dan siang hari. Dan di 



m Lau kasafaha: pen-to Viw-an dhamir (menjadikannya sebagai bentuk perempuan), buieh jac. 
disebabkan penakwilan kata “ An-Nuur " (bentuk tunggal dari kata cahaya) dengan “Al Amvar” (bentuk 
jamaknya). 



110 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 






iangan-Nya yang lain terdapat timbangan, (Dia) meninggikan dan 
merendahkan timbangan tersebut.’’'’ 

Nabi melanjutkan sabdanya, “ Apakah kamu melihat apa yang Allah 
berikan sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Maka sesungguhnya 
tidak terkurangi sedikitpun dari apa yang terdapat pada kedua 
tangan-Nya." 

Shahih: Azh-Zhilal (780). Muttafaq alaih. 



y* j J y* j «« ijt* Aji (f. i jp • ^ ^ V — ^ *\ 0 

✓ X / / / 

y / ✓ f J 0 ^ t ^ ^ S SQ 0 

Jiiti oJU y- oJlj ijji 

/'z- // / z' / ^ 

y i YOjjlSJt 3? cjljJi rf : J .ji p 

^juJl jpj ’Je- &\ J j- j : 3^ 

y> : J y' <y| 



165-197. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar, 
“Allah yang Maha Perkasa mengambil seluruh langit dan bumi 
dengan tangan-Nya — menggenggam dengan tangan-Nya; Dia 
menggenggam dan membentangkannya — kemudian Dia berfirman, 
‘Aku adalah yang Maha Perkasa, di manakah orang-orang yang 
perkasa? Di manakah orang-orang yang sombong?”’ 

Abdullah bin Umar melanjutkan periwayatannya, “Rasulullah SAW 
bergerak miring ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat mimbar 
bergerak-gerak dari bawahnya, dan membuatku bergumam, ‘Apakah 
mimbar itu akan runtuh bersama Rasulullah SAW?’” 123 



123 Dalam kitab Syarah Sunnah , Imam Baghawi mengatakan bahwa apa yang terdapat di dalam Kitabullah 
dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah; seperti jiwa, wajah, mata, jari-jemari, tangan serta kaki, singgah, 
pergi, turun dari langit, bersemayam di Arsy, tertawa serta gembira; Hal-hal tersebut dan gambaran- 
gambarannya ini merupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang sering terdengar. Oleh karena itu, kita 
wajib mengimaninya dan membiarkannya di dalam bentuknya yang asli, menolak segala penakwilan dan 
penyerupaan dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk-Nya, 
begitu juga dengan Dzat-Nya yang juga tidak serupa dengan dzat makhluk-Nya. Allah SWT berfirman. 



Shahih Sunan IbnuMajah — 1 111 j 




Shahih, Azh-Zhilal (546). Muslim. 



iut J ^,'j :jii J J£\ ^ ,uA-m 

A^lii *Ci 01 zfA 'ja 'J* N» o- ^ : jA' & 

✓ y' V> y' y' X y' ^ / 

Ij jI 5 c-J jA*Jl c~*i« Ij I Jj4> ^ 4&1 J 015 " j c^pljl frlO< 0)j 

✓ X ^ 

^1 ^'y* £»> Olj-Jlj :Jli tOJ-^o 

o ^ 

. 4y*lli!l 



166-198. Dari An-Nawwas bin Sam’an Al Kilabi, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidaklah hati itu kecuali 
berada di antara dua jari-jemari Allah yang Maha Pengasih. Jika Dia 
menghendaki, maka Dia akan menetapkannya pada kebenaran; dan 
jika Dia menghendaki, maka Dia akan menyimpangkannya dari 
kebenaran ’. Rasulullah SAW memanjatkan Doa, ‘Wahai Dzat yang 
menetapkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mul’ Beliau 
melanjutkan sabdanya, ‘Timbangan itu berada di tangan Allah yang 
Maha Pengasih, mengangkat suatu kaum dan merendahkan yang 
lainnya hingga datangnya hari Kiamat ” 

Shahih: Azh-Zhilal (219, 230, 552), Ash-Shahihah (2091). 



“ Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, dan Dia Maha Melihat lagi Maha Mendengar. ” (Qs. 
Asy-Syuura (42); 11) 

Dalam hal ini, sudah merupakan kesepakatan aklamasi para ulama salaf bahwa mereka menghindari 
(di dalam sifat-sifat Allah) segala bentuk penyerupaan serta penakwilan, dan menyerahkan ilmunya hanya 
kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah telah mengabarkan tentang orang-orang yang memperdalam 
ilmunya, “Dan orang-orang yang memdalam ilmunya , berkata, * Kami beriman kepada ayat-ayat 
mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. ” (Qs. Aali ‘Imraan (3): 7) 



[“D — Shahih Sunan IbnuMajah 




2^ A#1 J y* j OlS^ ! Jli -LP ^ <0^ * * -~ S *\ V 

Oli ^5} ^jj>r J ^|l I Jj-ft-i ^1 p 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ i' X / ✓ 

<( ^jj £L>' Ot '-ijy 



167-200. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW bertemu dengan orang-orang di suatu musim haji, beliau 
bersabda, ‘Adakah seseorang yang ingin mengajakku untuk menemui 
kaumnya? Sebab sesungguhnya orang-orang Quraisy telah 
menghalangiku untuk menyampaikan firman-firman Tuhanku ’’ 



Shahih: Ash-Shahihah (1947). 



J* f ji J^) f/ J & ^ u* 

i ^ - / r° ^ u- ^ / ,#/ # , ^ ?>-, o ^ i . ^ . 

cUj5 cu^S cUi- 5 0* Ajui ^4 : JU (JLi ^5 

X s s s s 

'j****) 



168-201. Dari Abu Darda', dari Nabi SAW tentang firman Allah 
"Setiap waktu Dia dalam keadaan kesibukan. " (Qs. Ar-Rahmaan 
(55): 29) Nabi bersabda, "Di antara kebijakan Allah adalah 
mengampuni dosa, menghilangkan kepayahan, memuliakan satu kaum 
dan merendahkan yang lainnya. ” 

Shahih: Azh-Zhilal (301). 



Bab: 14. Orang Yang Mempelopori Perbuatan Baik Atau 
Perbuatan Buruk 



auI j Jli :Jl5 jj j* ^ .Y • Y — ^ 

u* u^i ^ ^ J-U' Cr 4 cUj ^ j 9 ^ ^ ^ '-fri J-»** 

''S / / / / ✓ X 



Shahih Sunan IbnuMajah — 1 113 1 




169-202. Dari Jarir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Barangsiapa memerintahkan perbuatan baik, kemudian diamalkan 
oleh orang lain, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang 
yang mengamalkannya serta tidak mengurangi sedikitpun dari pahala 
mereka. Dan barangsiapa memerintahkan (untuk melakukan) 
keburukan, kemudian tindakan tersebut diikuti oleh orang lain, maka 
ia mendapat dosa (dari perbuatannya tersebut) dan dosa orang yang 
turut mengerjakannya, tidak mengurangi sedikitpun dosa mereka ” 

Shahih: Ahkam Al Jana'iz (178), At-Taqliq Ar-Raghib (1/47). 
Muslim. 



«i M y» J J & .r • r- w . 

N» jirj j [X ci : Jvi ciiTj lir Jia 

z' ✓ / ✓ ✓ Z' z' 



J Jlii j! ji llj aIIp 






I*-® Cr* j Cr* Cr*J 9 >*4 ^ C) 15" 

• f, i*'. 0 f ° ^ r i i^ °r*' r 5* z»o f * ^ ^ ^ ^ ^ 

fcUi jlj ji j Oj jj ^*1 a3 i j c 

z' ✓ / / / / z' / / 

/•'. • u' * 1 

• ^ J O'" a * i J 



170-203. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Seorang lelaki datang 
kepada Nabi SAW, lalu beliau menganjurkannya untuk bersedekah. 
Lelaki itu berkata, ‘Aku mempunyai ini dan itu’.” Abu Hurairah 
berkata, “Maka tidaklah tersisa di dalam majelis seorang pun, kecuali 
dia bersedekah dengan hartanya yang sedikit ataupun banyak.” Maka 
dari itu, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa berbuat kebaikan, 
kemudian perbuatannya tersebut diikuti oleh orang lain, maka 
baginya pahala (apa yang dia perbuat) secara sempurna dan pahala 



G»D — Shahih Sunan IbnuMajah 




orang yang turut mengamalkannya, serta tidak mengurangi sedikitpun 
pahala mereka. Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat dan diikuti 
oleh orang lain, maka baginya dosa (apa yang diperbuatnya) secara 
sempurna dan dosa orang-orang yang turut mengerjakannya, serta 
tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka’. ” 

Shahih: At-Ta ’liq Ar-Raghib (1/48). 



£6 0 :J« «St tft Al J cdJJC. J, jp .y . i-WI 
rfj'jj' 3r* ^3 Cr* j'33' ^ ^ ^ 

AjlJI Cr* jj^rl 4_)^* ^ Oli t A^Jli (_£ J-4> ^Jl LfO f'le LAlj C 



e y £ o y 

LJ* Cr* 



171-204. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “ Siapa 
saja penyeru yang menyeru ke jalan yang menyesatkan, kemudian 
seruannya itu diikuti, maka sesungguhnya baginya dosa semisal dosa 
orang-orang yang mengikutinya dan tidak terkurangi sedikitpun dari 
dosa-dosa mereka sama sekali. Siapa saja penyeru yang menyeru ke 
jalan petunjuk, kemudian petunjuknya tersebut diikuti, maka 
sesungguhnya baginya pahala semisal pahala orang-orang yang 
mengikutinya dan tidak terkurangi sedikitpun pahala mereka sama 
sekali. ” 



Shahih: Bersumber dari hadits berikut. 



<jjj> J\ Lc-S *Ja :Jli 0 Al J jLj 01 c ^ .y . o-) VY 



tbuO» jy * I Cr* S/ cAIjl c/* jj^-l ji* Cr* ^ 



, l 



y o es 



OJJi V t«*»>l c^ fl^i jvJ^I Cr* ,_^l IpS c-*j 




172-205. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa menyeru ke jalan petunjuk, maka baginya pahala 
seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, yang tidak terkurangi 
sedikitpun dari pahala-pahala amal mereka sama sekali. Barangsiapa 
menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka baginya dosa semisal 
dosa orang-orang yang mengikutinya, yang tidak terkurangi 
sedikitpun dari perbuatan dosa-dosa mereka sama sekali. ” 

Shahih: Ash-Shahihah (865), Azh-Zhilal (1 13). Muslim. 



c? J > .M-Wr 

y " ✓ 

^ O /■ z' i ^ 8 /• _ ✓ / / y -f 

O y ,,8/ , f 0,0 0 J* . / ^ ^ O * J • t *y • y y . J, — / 

U' JJUj © UO toJju L gJ 

J* 0 ✓ / z' . ✓ . ^ ^ ^ ^ J 

0 Jjj (Ju 0*X*j Lgj 4JL^ 4JL*^> C 

* s s s S 'y* 

* y O y * y 

0* m o l'' 0 f ® «f 0 • 0 O i'' ® f 

4>* c) ' ji? J* 



✓ ✓ , 



173-206. Dari Abu Juhaifah, Rasululah SAW bersabda, 
‘'Barangsiapa mengamalkan perbuatan baik, kemudian perbuatan 
tersebut diamalkan oleh orang lain sesudahnya, maka baginya pahala 
dan pahala semisal pahala amal mereka (orang yang mengikutinya) 
tanpa terkurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka tersebut. 
Barangsiapa berbuat dengan perbuatan yang buruk, kemudian 
tindakan tersebut diamalkan oleh orang sesudahnya, maka baginya 
dosa dan dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa 
terkurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka sama sekali. ” 

Hasan-Shahih: At-Ta’liq Ar-Raghib (1/48). 



1 116 1 — Shahih Sunan IbnuMajah 





